12 AGUSTUS 2019 

TABLOID MINGGUAN EDISI NO. 3 

Rpl0.000/eks | 12 Halaman 


Tanimbar T' 

.(emmunlkon 

Kebanggaan Anak Negeri 




MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 



SAUMLAKI - Ketua 
Penggerak Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Joice M. Fatlolon Pentury, SP men¬ 
dukung pencanangan Tanimbar 
sebagai Kabupaten Layak Anak 
(KLA) oleh Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA) RI, Prof. DR. Yohana 
Susana Yembise, Dip. Apling, MA 
pada Senin (26/8) mendatang. 

“Kami mendukung untuk pen¬ 


Layav 


canangan KLA di Kepulauan Tanim¬ 
bar dan sangat memberikan respon 
yang positif terhadap kedatangan 
ibu menteri nanti,” kata dia pada 
Minggu (12/8). 


Istri Bupati Petrus Fatlolon juga 
berharap iven yang membanggakan 
masyarakat Bumi Duan Lolat itu 
tidak hanya menjadi formalitas be¬ 
laka tetapi benar-benar akan terwu¬ 


jud melalui implementasinya guna 
menyiapkan kelurahan layak anak, 
sekolah ramah anak dan puskesmas 
ramah anak yang masing-masing 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Inpex Masela Sosialisasi Amdal I Wabup Siap Tingkatkan SDM 


SAUMLAKI - Satuan Kerja Khu¬ 
sus Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) dan Perusahaan Minyak 
dan Gas (Migas) asal Jepang, Inpex 
Corporation menggelar sosialisasi 
studi Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Amdal) terpadu ren¬ 
cana kegiatan pengembangan lapa¬ 
ngan gas abadi beserta fasilitas pen¬ 
dukung Blok Masela di Saumlaki 
pada Kamis (8/8). 

Kepala Divisi Formalitas SKK Mi¬ 
gas, Didik S. Setyadi mengatakan 
bahwa Sumber Daya Alam (SDA) di 
Tanimbar yaitu gas abadi merupa¬ 



kan berkah dan kesempatan dari 
Tuhan kepada seluruh masyarakat 
Bumi Duan Lolat yang harus 
dimanfaatkan dan dikelola demi 
kesejahteraan masyarakatnya. 

“SDA yang ada di Tanimbar ini 
merupakan barokah untuk 
bisa dimanfaatkan artinya 
bahwa ini kesempatan, 
marilah kita bersa¬ 
ma-sama kelola SDA 
itu dan mudah-mu¬ 
dahan bisa mem¬ 
berikan manfaat 
untuk memutar 
BERSAMBUNG KE HAL.11 


SAUMLAKI - Wakil Bupa¬ 
ti Kepulauan Tanimbar, 
Agustinus Utuwaly, S.Sos 
mengungkapkan syarat 
mutlak untuk meningkat¬ 
kan Sumber Daya Ma¬ 
nusia (SDM) dalam 
menantikan 
kegiatan In- 
pex Masela 
Ltd adalah 
skala 
prioritas 
dasar di 
bidang 
pendi¬ 


dikan dan kesehatan. 

Menurutnya untuk memperoleh 
SDM Tanimbar yang berkualitas 
dan handal adalah tanggungjawab 
bersama baik Pemerintah Kabu¬ 
paten (Pemkab) Tanimbar melalui 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
(Dispenbud), para guru hingga 
orang tua dan seluruh masyarakat 
Bumi Duan Lolat yang sejalan den¬ 
gan kebijakan pemerintah pusat 
Republik Indonesia (RI) yaitu den¬ 
gan menentukan skala prioritas pe¬ 
layanan dasar. 

“Terkait dengan pendidikan di 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



Mie Gantung Pojok Halal Polres Tuntas 2 Kasus Gala Siswa SMP di Kei Jokowi Idul Adha di Bogor 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.04 


BACA DI HAL.08 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































02 jltLeleimiku 


12 AGUSTUS 2019 


TANIMBAR RAYA 


Pojok Halal Hadirkan Makanan Sehat Teijangkau 


SAUMLAKI - Rumah Makan 
dan Catering Pojok Halal yang ter¬ 
letak di Kawasan Pujasera, Jalan Poros 
Kota Saumlaki, menghadirkan menu 
makanan yang sehat dan harganya 
pun terjangkau bagi semua kalangan. 

Menurut pemilik resto, Rizky 
Amelia yang juga berprofesi sebagai 
seorang dokter, pihaknya menyajikan 
menu makanan dengan konsep sugu¬ 
han halal yang menampilkan menu 
makanan dan minuman untuk semua 
kalangan dengan mengedepankan 
nilai higienis, bergizi dan sehat. 

“Kita menyajikan makanan halal 
bukan saja untuk muslim tetapi untuk 
semua kalangan dengan konsep sehat 
karena saya kan tenaga kesehatan jadi se¬ 
cara langsung saya berusaha untuk men¬ 
yajikan segala menu sajian yang sehat dan 
bergizi,” ujar dia pada Minggu (12/8). 

Rizky mengatakan yang menjadi 
menu andalan dari resto yang hadir aen- 
gan moto ‘Kesan Restoran Harga Kaki 
Lima sejak Jumat (09/08/2019) ini adalah 
“Mie Goreng Terbang” yang sangat hitz 
dan instagramable serta seafood, kepiting 


dan lobster dengan berbagai rasa. 

“Antusias masyarakat ke sini tinggi, 
apalagi pas malam minggu kemarin. 
Kami ada untuk semua kalangan, mau 
makanan mewah tetapi harga terjang¬ 
kau ke sini saja karena bisa puas makan 
kepiting dan lobster,” ajaknya. 

Berikut daftar harga menu Pojok 
halal resto dan catering, diantan- 
va nasi dari kisaran harga Rp5 ribu 
ningga Rp30 ribu, Sup Ayam hingga 
Ayam Lalapan sebesar Rp35 ribu, 
Ikan bermacam rasa sekitar Rp35 
ribu hingga Rp45 ribu, Sapi Lada Hi¬ 
tam Rp50 ribu, Aneka Mie Rp20 ribu, 
Sayur Rp 15 ribu hingga Rp30 ribu, 
Udang macam rasa Rp35 ribu, Cumi 
berbagai rasa hanya Rp35 ribu, kepit¬ 
ing berbagai rasa Rp 100 ribu, lopster 
sekitar Rp250 ribu, kerang hanya 
Rp20 ribu, bebek Rp60 ribu. 

Selain itu juga melayani paketan 
dengan harga Rp45ribu untuk menu 
nasi, ikan atau ayam serta es teh dan 
berbagai snack. Kemudian minu¬ 
man dingin dan panas dengan harga 
Rp7 ribu hingga Rp20 ribu. (L01) 





Rotasi Jabatan, Bupati Pesan ASN Bangun Tanimbar Lebih Baik 


SAUMLAKI - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., 
MH memberi pesan kepada Aparatur 
Sipil Negara (ASN), khususnya para 
pimpinan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) yang baru saja dilan¬ 
tik dalam rotasi jabatan di lingkup 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Tanimbar untuk memakai kelebihan 
diri yang dimiliki untuk membangun 
Tanimbar yang semakin lebih baik. 

“Mutasi rutin dan lumrah terjadi. Ada 
juga yang dipromosikan untuk isi jabatan 
yang masih lowong,” ujar dia di Kantor 
Bupati Sementara Kewarbotan, Jl. Christi- 
na Martha Tiahahu pada Rabu (7/8). 

Fatlolon menuturkan berdasarkan 
evaluasi kerja selama dua tahun, dir¬ 
inya bersama Wakil Bupati (Wabup) 
Agustinus Utuwaly, S.Sos telah mem¬ 
buat beberapa catatan penting yang 
mengacuh pada pakta integritas yang 
dibuat pihaknya, diantaranya kiner¬ 
ja beberapa SKPD dinyatakan statis 
dan tanpa gebrakan, tercatat hampir 
85 persen perkara di Kepolisian Re¬ 
sor (Polres) Maluku Tenggara Barat 
(MTB) melibatkan ASN. 

Ia pun meminta seluruh pimpinan 
SKPD untuk selalu melakukan penga¬ 
wasan dan pembinaan yang intensif 
kepada seluruh staf masing-masing, 
membuat target kerja sesuai dengan 
target kerjanya bersama Wabup serta 
diharapkan untuk proaktif dan kreatif 
dalam melayani masyarakat. 

“Saya percaya bapak dan ibu pu¬ 
nya kemampuan untuk itu, karena 
orang Maluku adalah orang pintar 
yang selalu makan ikan yang kaya 
akan protein. Pakailah kelebihan kita 
untuk bangun negeri kita. Mari ber- 
andeng tangan, selamat mengabdi 
an menjalankan tugas tanggung- 
jawab yanj* baru. Rakyat menantikan 
kerja anda, tutup Fatlolon. 

Berikut nama pejabat yang dilan¬ 
tik oleh Bupati Fatlolon, diantaranya 
Mesakh Rahandekut, S.Pd, M.Pd se¬ 


bagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, 
Politik dan Pemerintahan, Yongki 
Soisa, S.STP sebagai Staf Ahli Bidang 
Pembangunan aan Sumber Daya 
Manusia (SDM), Juliana Ongirwalu, 
S.Sos sebagai Kepala Dinas (Kadis) 
Perhubungan, Elvis Tahit Watumla- 
war, SP, M.Si sebagai Kadis Lingkun¬ 
gan Hidup, Drs. Esthepanus Siletty, 
M.Si sebagai Kadis Koperasi, Usaha 
Kecil Menengah dan Transmigrasi. 

Drs. Herman Yoseph Lerebulan 
sebagai Kadis Pendidikan dan Kebu¬ 
dayaan, Jems Ronald Watumlawar, 
SP, M.Si sebagai Sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
Andri J. Kurniawan, SP sebagai Kadis 
Komunikasi dan Informatika (Komin- 
fo), Charles Utuwaly, ST., MT sebagai 
Sekretaris Dinas Perhubungan, Yo¬ 
seph Rano Farano Titirloloby, S.Hut, 
M.Si sebagai Kepala Bagian (Kabag) 
Pembanguanan Sekretariat Daerah 
(Setda), Estefanus Agustinus Oratma- 
ngun, SH sebagai Kabag Umum. 

Christianus Fatlolon, SS, MM se¬ 
bagai Sekretaris Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan, Fredick Yohones 
Lethulur, ST sebagai Sekretaris Di¬ 
nas Perindustrian, Perdagangan dan 
Tenaga Kerja, Yulius Sumanik, S.Sos, 
M.Pa sebagai Sekretaris Dinas Kepen- 
dudukan dan Pencatatan Sipil, Milton 
Laratmase, S.Pd sebagai Sekretaris 
Dinas Sosial, Nehemia Mofun, S.IP 
sebagai Sekretaris Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, Robby W. Laisina, S.Sos sebagai 
Camat Wermaktian. 

Dra. ANNA LOKRA sebagai Ka¬ 
bid Perindustrian pada Dinas Perin¬ 
dustrian, Perdagangan dan Tenaga 
Kerja, Obet Loaewik Kainama, S.PT 
sebagai Kabid Lalulintas dan Angku¬ 
tan pada Dinas Perhubungan, Ernes 
Andityawan Falikres, S.ST sebagai Ka¬ 
bid Penyelenggaran Egoverment dan 
Persandian Diskominfo, Jhon Alfret 
Rananmase, SH sebagai Sekretaris Ke¬ 


camatan Wermaktian, Samuel Yoseph 
Otniel Layan, A.Md sebagai Kabid 
Kesehatan Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan. 

Mihel Onafaris Feninlambir, S.Pi 
sebagai Kabid Kearsipan pada Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan, Darius 
Watngarnining sebagai Kabid Per¬ 
pustakaan Dinas Kearsipan dan Per¬ 
pustakaan, dr. Laura sebagai Kepala 
Puskesmas Larat, Kecamatan Tanim¬ 
bar Utara (Tanut), Inosen Robeth 
Sudy, S.Pi sebagai Kasie Kesejahteraan 
Sosial Kantor Camat Tanut, Frets Yo¬ 
seph Watutamata, S.Hut sebagai Kasie 
Perlindungan Sosial dan Korban Ben¬ 
cana Sosial pada Dinas Sosial. 

Paulus Leliak, SE sebagai Kasie 
Hubungan Media pada Dinas Komu¬ 
nikasi aan Informatika, Dorci Anto- 
neta Lalaun, S.Sos sebagai Kasie Bina 
Usaha Pariwisata pada Dinas Pari¬ 
wisata, Stevi Laisina, SH sebagai Kasie 
Pindah Datang Penduduk pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sip¬ 
il, Fransiskus Xaverius Londar, S.Sos 


SAUMLAKI - Wabup Tanimbar, 
Agustinus Utuwaly, S.Sos menyebut¬ 
kan kedatangan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia (RI), Prof. DR. Yo- 
hana Susana Yembise, Dip. Apling, MA 
untuk melakukan pencanangan Kabu- 
aten Layak Anak (KLA) akan mem- 
eri dampak yang positif bagi daerah 
tersebut pada Senin (26/8) mendatang. 

“Tentu punya dampak positif, karena 
nanti setelah ibu menteri kesini dan mencer¬ 
mati sendiri kondisi nyata yang terjadi disini” 
ujar dia di ruang kerjanya pada Senin (6/8). 

Utuwaly mengatakan semoga den¬ 
gan kunjungan tersebut dapat membuat 
erubahan yang semakin lebih baik 
agi Tanimbar yang merupakan kabu¬ 
paten di wilayah perbatasan antara In¬ 
donesia dan Australia. Ia pun berharap 


NOMOR DARURAT 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 


sebagai Kasie Pelaksaan Operasional 
dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga 
dan Bina Konstruksi, Simon Petrus 
Fenanlampir, A.Md.K sebagai Kepala 
Puskesmas Wertamrian, Lukas Titir¬ 
loloby sebagai Kasubag Administrasi 
Pemerintah Desa pada Dinas Pem¬ 
berdayaan Masyarakat Desa. (L01) 


dari kunjungan itu dapat memunculkan 
program yang bermanfaat bagi pening¬ 
katan pelayanan terhadap ibu dan anak 
di Bumi Duan Lolat. 

“Dengan kehadirannya disini mun¬ 
gkin saja ada program dan kegiatan 
yang akan dilakukan untuk peningkatan 
pelayanan terhadap ibu dan anak, maka 
tentu ini akan meningkatkan pelayanan 
yang berdampak positifnya,” harapnya. 

Menteri Yohana diagendakan melaku¬ 
kan pencanangan Tanimbar sebagai KLA 
yang merupakan sistem pembangunan 
yang menjamin pemenuhan hak anak 
dan perlindungan khusus anak yang 
dilakukan secara terencana, menyeluruh, 
dan berkelanjutan guna memper¬ 
cepat terwujudnya Indonesia Layak 
Anak (IDOLA) pada tahun 2030. (L02) 


Kedatmig^MenteriPPPABenlampakPositif 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















TANIMBAR RAYA 


12 AGUSTUS 2019 


03 #Lelemuku 


Polres Cepat Itintaskan 2 Kasus Pencurian Motor 


SAUMLAKI - Kepolisian Resor 
(Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) 
berhasil memecahkan 2 kasus kejahatan 
berupa pencurian kendaraan bermotor 
(curanmor) di dua lokasi berbeda. 

Penangkapan pertama dilakukan 
Tim Buser Sat Reskrim Polres MTB 
terhadap 2 pelaku pencurian motor di 
Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki, 
Tansel pada Selasa (6/8) pukul 21.30 WIT. 

SM (17) dan AN (18) warga 
Gunung Nona, ditangkap tim bus¬ 
er yang dipimpin KB O Sat Reskrim, 
Ipda Setiawan Sunarto saat men¬ 
gendarai motor skuter matic curi¬ 


an mereka di Pasar Omele Sifnana. 
Keduanya kemudian diamankan 
ke Mapolres MTB guna dimintai 
keterangan lebih lanjut. 

Menurut Kasat Reskrim AKP Ka- 
hardani, motor dengan merk Vario 
berwarna merah dengan nomor polisi 
DE 3208 EM milik Mesak Rahanserang 
(40) hilang saat diparkir di depan ru¬ 
mah tetangga mereka Febe Nanaryani. 

Mengetahui kendaraannya hil¬ 
ang, Rahanserang dan warga sekitar 
melakukan pencarian. Namun karena 
tidak ditemukan, ia kemudian mel¬ 
aporkan kejadian ini ke Polres MTB. 


Tim buser kemudian melakukan 
penyisiran di sekitar Gunung Nona dan 
kemudian melebar hingga seluru kota 
Saumlaki. Pencarian ini berbuah hasil 
dan kedua pelaku ditangkap beserta 
barang bukti hasil curian mereka. 

Penangkapan kedua dilakukan 
Tim Buser yang berhasil menemukan 
TB (19) warga Sifnana yang menjadi 
pelaku pencurian kendaraan bermotor 
di Kompleks perumahan Minasanega 
pada Rabu (7/8) pukul 05.30 WIT. 

TB diketahui melakukan pencuri¬ 
an sepeda motor merek Mio Sporty 
yang sementara parkir oleh anggo¬ 
ta SPKT Polres MTB, Bripka R.R. 


Lololuan dirumahnya. 

Mendapati kendaraan yang sudah 
tidak berada di tempat parkirnya, 
korban langsung menghubungi tim 
Buser guna untuk bersama - sama 
mencari kendaraan tersebut. 

Dibawa pimpinan Kbo Sat Re¬ 
skrim Ipda Setiawan sunarto dan 
Aipda Ferson Koraag, tim Buser 
bekerja cepat mengejar pelaku pen¬ 
curian kendaraan bermotor. 

Tak menunggu lama, pelaku 
dibekuk saat terlihat mendorong 
motor tersebut didepan perumahan 
Minasanega. Ia kemudian diamankan 
bersama barang bukti guna diminta 
pertanggung jawabannya. (L01) 


PedeBad^eriBanbahAni^aOiaiiesTanago 


SAUMLAKI - Kuasa hukum Fredek 
Batlajeri, Yusuf Siletty SH menyatakan 
bahwa pengeroyokan yang terjadi pada 
Thom Charles Jhon Tanago ai Kantor 
Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber 
Daya Manusia (BKDSDM) Kepulauan 
Tanimbar, pada Selasa (7/8) pukul 10.00 
WIT terjadi tanpa melibatkan kliennya. 

“Dia menuduh klien saya yang 
memukul. Padahal klien saya ada aida- 
lam ruangan dan tidak tahu kalau ada 
kejadian diluar,” bantah dia kepada Lele- 
muku.com, via seluler pada Kamis (8/8). 

Ditegaskan setelah massa yang may¬ 
oritas pegawai dari kantor-kantor seki¬ 
tarnya mendatangi terduga pencemaran 
nama baik 3 pejabat daerah ini ini, kli¬ 
ennya yang menjabat sebagai Sekretaris 
BKDSDM Tanimbar itu mengambil 
sikap mundur, sebab tidak ingin ada tin¬ 
dakkan kekerasan di tempatnya bekerja. 

“Dia datang ke kantor, Kata-katain 
Pede dan akriirnya terjadi cekcok 
disitu. Selanjutnya Pede masuk ke ru¬ 
angannya, sementara kejadian diluar 
tidak dia ketahui. Dan yang ambil tin¬ 
dakan pengamanan ini adalah bebera¬ 
pa orang yang tidak ingin massa yang 
sudah ada dikantor tersebut mencleka- 
ti dia (Charles). Sebab setelah massa 
datang sebegitu banyak, dia lari men¬ 
jauh dari massa sehingga terjatuh. Lalu 
kalau bilang dia dipuTul dimuka oleh 
klien saya, pasti mukanya bengkak dan 
ada bukti lukanya, tapi tidak ada sama 
sekali,” ungkap Siletty. 

Pengacara asal Desa Arma ini men¬ 
yatakan bahwa usaha Tanago tersebut 
tidak tepat, sebab seharusnya upaya 
mempertanyakan alasan pelaporan ka¬ 
sus dugaan pencemaran nama baik Ket¬ 
ua DPRD Tanimbar, Frengky Limber, 
Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon dan 
Kapolres MTB AKBP Andre Sukendar 
SIK ini dilakukan pada beberapa wak¬ 
tu lalu pasca unjuk rasa masyarakat di 
Kantor Bupati pada 24 Juni lalu. 

“Pertanyaannya kenapa baru seka¬ 
rang dia datang untuk bertanya ke Pede, 
‘mengapa dia dilapor’. Ini berarti bahwa 
ada pihak tertentu atas alasan sesuatu 
yang membuat dia datang ke kantor dan 
datang dengan emosional. Sebab seha¬ 
rusnya pertanyaan itu ditanyakan saat 
laporan pada oulan Juni lalu. Sehingga 
kalau ditanyakan saat ini, pertanyaan 
itu sama sekali tidak ada alasannya dan 
tidak relevan,” papar dia. 

Selanjutnya ia mengharapkan agar 
aparat keamanan dapat bersikap tegas atas 


kasus dugaan pencemaran nama baik ini. 
Sebab hal ini berkaitan dengan nama baik 
pejabat tertinggi kabupaten yang seha¬ 
rusnya dijaga oleh warga masyarakatnya. 
Ia khawatir jika hal ini dibiarkan, akan 
merembet ke hal-hal yang tidak diduga, 
termasuk pada masalah bam seperti up¬ 
aya provokatif berujung kekerasan yang 
berusaha memancing pihak-pihak yang 
saat ini berbeda pendapat. 

“Dia datang ketempat itu pasti su¬ 
dah punya niat, sehingga saya minta 
Kapolres supaya segera melakukan 
penahanan kepada mereka yang ingin 
menimbulkan masalah. Sebab kalau 
dia dapat melakukan dugaan pence¬ 
maran nama baik di Facebook berarti 


publik sudah tau bahwa ada yang salah. 
Kita sudah lihat sendiri banwa orang 
yang menfitnah bapak Presiden saja 
langsung diciduk, hal yang sama harus¬ 
nya diberlakukan. Apakah aturan di Ja¬ 
karta itu berbeda dengan di Saumlaki? 
saya bilang tidak sebab sebagaimana 
orang mencintai presiden kita Pak Jo- 
kowi sama halnya dengan Pak Bupati 
kita Petrus Fatlolon. Sebab masyarakat 
sangat sayang kepada pak bupati, dan 
siapapun yang menghina dan melaku¬ 
kan kabar bohong terhadap pimpinan 
daerah,” ujar Siletty. 

Sebelumnya kepada SimpulRakyat. 
co.id, Charles Tanago mengaku telah 
dikeroyok dan dianiaya sejumlah ok¬ 
num Aparatur Sipil Negara (ASN) Ta¬ 
nimbar di halaman kantor BKDSDM 
Tanimbar, lantaran dirinya datang dan 
menanyakan apa alasan mereka men¬ 
demonya pada bulan Juni 2019 lalu. 
Akibat dugaann kekerasan ini ia bersa¬ 
ma pengacaranya kemudian membuat 
laporan ke Polres MTB. 

“Awalnya saya datang ke kantor 
BKD sekitar pukul 10.00 pagi tadi dan 
tanyakan ke pak Pede Batlayeri ‘kenapa 
saya didemo, apa salah saya?’ Kemu¬ 
dian pak Pede jawab, ‘sudah di ranah 
hukum jadi nanti kita berproses saja’ 
Saya bilang, kan saya sudah kenal pak 
Pede makanya saya datang sebagai sa¬ 
habat ingin tanya apa alasan pak Pede 
dan para ASN demo saya. Cuma dari 
belakang ada seorang pegawai BKD 
pegang tangan kanan saya, saya bilang 
kenapa pegang saya, lalu terjadi perce¬ 
kcokan dan akhirnya saya Keluar dari 
pintu samping,” akunya. 

Lanjut dia, kemudian, saat diluar ia 
mendengar ada pegawai BKD berteriak 
dan beberapa ASN menghampiri dirin¬ 
ya. Sempat terjadi lagi ‘adu mulut’ dan 


BRI Ajak Warga Lermatan Menabung 


LERMATAN - PT. Bank Rakyat In- 
donesia (BRI) Unit Lelemuku di Saumlaki, 
mengajak masyarakat Desa Lermatan, Ke¬ 
camatan Tanimbar Selatan (Tansel) untuk 
budayakan gemar menabung. 

Hal itu diutarakan oleh Kepala 
BRI Unit Lelemuku, Elsa Geralaine 
Herrenauw saat melakukan sosialisa¬ 
si kepada masyarakat di desa tersebut 
tentang pengertian, tujuan dan manfaat 
dari menabung, pengertian bank serta 
kelebihan memiliki kartu anjungan tu¬ 
nai mandiri (ATM) yang memberikan 
kemudahan dan kecepatan bertransaksi, 
penarikan tunai, transfer antar rekening 
atau bank, penggunaan uang menjadi 
lebih terkontrol aan aman dibandingkan 
menyimpan uang dalam bentuk fisik. 


“Manfaat dari menabung dan 
efeknya ke depan karena masalah uang ka¬ 
lau dalam bentuk fisik di tangan pasti tetap 
habis. Manfaat ATM tanpa perlu lagi me¬ 
megang uang tunai di rumah, cukup den¬ 
gan menggunakan kartu ATM sudah bisa 
dibantu dan lebih aman,” papar dia disela 
kegiatan sosialisasi itu pada Minggu (4/8). 

Elsa menuturkan BRI sebagai 
BUMN yang hadir untuk negeri, maka 
pihaknya siap melayani masyarakat 
dan secara langsung melalui Ibadah 
Minggu pagi mendatangi warga Ler¬ 
matan dengan memberikan pelayanan 
khusus lewat edukasi dan pemaha¬ 
man menabung, pengaturan keuan¬ 
gan yang benar dengan menginvesta- 
sikannya untuk masa depan. (L02) 



Danlanal Kunjungi Lamdesar Barat 

LAMDESAR BARAT - Danlanal 


Saumlaki, Letkol Laut (P) Hartanto M. 
Tr. Hanla didampingi Ketua Jalasenas- 
tri Cabang III Korcab IX DJA, Ny. Eni 
Setiawati Hartanto melakukan Kun¬ 
jungan Kerja (Kunker) dan Komunika¬ 
si Sosial (Komsos) di Pulau Larat, Ke¬ 
camatan Tanimbar Utara (Tanut) pada 
Sabtu (27/7) dan Minggu (28/7). 

Menurut Pasintel Lanal Saumlaki, 
Kapten Laut (P) Agus Hariyanto ada 
beberapa lokasi yang menjadi target 
kegiatan tersebut, diantaranya penin¬ 
jauan lahan di Lamdesar Barat yang 
direncanakan akan menjadi lokasi 
Sarpras TNI-AL yaitu Radar permu¬ 
kaan peninjauan budidaya lobster dan 
ikan kerapu, penijauan colstorage yang 
ada di Kota Larat dan gudang peny¬ 


impanan rumput laut hasil panen dari 
nelayan setempat. 

Dalam kunjungan ke Lamdesar 
Barat dan ke tempat-tempat lainnya ko¬ 
mandan lanal Saumlaki dan Ibu Ketua 
Jalasenastri Cabang III Korcab IX juga 
didampingi perwira staf lanal Saumlaki, 
pengurus Jalasenastri Lanal Saumlaki dan 
Istri Camat Tanut,” papar Pasintel Agus 
pada Kamis (2/8). 

Disela-sela kunjungan itu, Danla¬ 
nal menerima penyerahan sebidang 
tanah dengan luas 2000 meter untuk 
pembangunan Radar permukaan 
oleh Kades Lamdesar Barat, pemilik 
lahan, kades Lamdesar Barat, Kasi 
pemerintahan Kecamatan Tanut, Ha- 
rianto Keleduan danyang disaksikan 
oleh seluruh masyarakat desa. (L01) 


akhirnya ia dipukul oleh Batlajeri di ba¬ 
gian depan wajahnya. Selanjutnya, seki¬ 
tar 10-15 orang pegawai BKD mulai 
mengeroyoknya hingga ia terjatuh ke 
tanah, kemudian ia diinjak dan diten¬ 
dang diseluruh tubuhnya hingga lebam 
bahkan luka-luka di sekujur tubuhnya. 

“Saya tidak kenal mereka, han¬ 
ya yang saya tahu pak Pede Batlayeri 
pukul muka saya auluan baru kemu¬ 


dian pegawainya menyusul menge¬ 
royok. Saat itu saya bergerak ke hala¬ 
man depan dan terjatuh, kemudian 
saya ditendang dan diinjak mereka. 
Tapi ada ibu-ibu yang datang pisah¬ 
kan mereka dan saya. Saya pun ban¬ 
gun dan lari ke depan jalan, diantar 
oleh salah seorang ibu pegawai disi¬ 
tu. Kebetulan ada seorang anggota 
polisi disana dan dia langsung antar 
saya ke Polres,” lanjut Tanago. (L01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














04 iteLelemuku 


12 AGUSTUS 2019 


MALUKU RAYA 


Gala Siswa Indonesia Harus Hasilkan Prestasi 



L ANGGUR - Bupati Maluku 
Tenggara (Malra) M. Thaher Ha- 
nubun mengharapkan Kompetisi 
Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang 
SMP Tingkat Provinsi Maluku Ta¬ 
hun 2019 yang berlangsung di Mal¬ 
ra dapat menghasilkan Perwakilan 
Maluku khususnya anak Kei untuk 
mewakili Indonesia ke Turin, Italia. 

Hanubun, menyampaikan hal ini 
saat pembukaan Kompetisi Gala Siswa 
Indonesia (GSI) Jenjang SMP Tingkat 
Provinsi Maluku pada 2019 di Stadion 
Maren Langgur, Sabtu (3/8). 

Dikatakan sebagai generasi masa 
depan bangsa anak-anak SMP di¬ 
harapkan mampu menunjukan ke¬ 
disiplinan melalui sportifitas tidak 
perlu ada perbedaan yang nantinya 
berakibat pada prestasi. Ia men¬ 
yatakan kompetisi ini merupakan 
kebanggaan masyarakat Kei yang 


terdiri dari di Malra dan Kota Tual. 

Kegiatan yang diikuti dua wilayah 
ini berlangsung di Stadion Mar¬ 
en-Langgur dan dihadiri Wakil 
Walikota Tual, Usman Tamnge, 
Pimpinan dan Aggota DPRD Ma¬ 
luku Tenggara dan Kota Tual serta 
Komandan Kesatuan TNI/Polri. 

Sehubungan dengan kompetisi ini 
yang bertujuan menghasilkan pe¬ 
main terbaik untuk siap diseleksi 
pada Tingkat Nasional di Jakarta 
dan mewakili Indonesia ke Kota 
Turin-Italia, maka ketika bertand¬ 
ing harus menanamkan jiwa keo- 
lahragaan. Pada kesempatan yang 
sama Kepala LPMP Maluku, Achli 
A. Jasim, mengharapkan agar pelak¬ 
sanaan seleksi benar-benar tertang¬ 
gung jawab untuk mencari pemain 
terbaik mewakili Maluku dan Indo¬ 
nesia ke ajang Internasional. (K06) 


Pemetaan Mutu Pendidikan MBD 


TLAKUR - Pemkab Maluku Barat 
Daya (MBD) bersama dengan Tim 
Lembaga Penjaminan Mutu Pen¬ 
didikan (LPMP) Provinsi Maluku 
melaksanakan Pembukaan Kegiatan 
Diskusi Diseminasi Pemetaan Mutu 
Pendidikan Kabupaten MBD di Kan¬ 
tor Bupati MBD pada Selasa (6/8). 

Kegiatan ini yang dihadiri oleh 
Sekda Kabupaten MBD, Drs. A. 
Siamiloy, M.Si beserta jajarannya 
serta Tim LPMP Provinsi Maluku 
dan 25 peserta diskusi yang terdiri 
dari beberapa Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) terkait yang turut 
andil dalam kegiatan diskusi ini. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah meng¬ 
hasilkan rekomendasi berupa satu do¬ 
kumen dasar yang merodai perenca¬ 
naan di bidang pendidikan berdasarkan 
hasil diskusi Tim Desiminasi yang ter¬ 
diri dari LPMP Maluku dan 25 peserta 
dalam meningkatkan mutu pendidikan 
yang lebih baik lagi di MBD. 

Ddam kesempatan ini, Tim LPMP 
Maluku memaparkan serangkaian 
kegiatan awal yang dilaksanakan 
antara lain pengawas LPMP mem¬ 
buat tema data, menganalisis data 
mutu pendidikan yang ada di daer¬ 
ah dan membuat pemetaan untuk 
diseminasi, selain itu dengan adanya 
Permendikbud Nomor 28 Tahun 
2016 pasal 13 yang mengamanatkan 


kepada seluruh satuan pendidikan 
untuk wajib mengisi instrumen pen¬ 
jaminan mutu pendidikan sehingga 
setiap sekolah mendapatkan bantuan 
pendidikan, Tim menghimbau agar 
para kepala sekolah yang hadir untuk 
mensosialisasikan peraturan ini ke¬ 
pada kepala sekolah yang tidak hadir. 

Dalam sambutannya, Bupati Ben- 
yamin Noach yang diwakili sekda 
menyatakan bahwa adapun ham¬ 
batan utama dalam rangka pen¬ 
ingkatan mutu pendidikan adalah 
kondisi georafis kabupaten yang 
terdiri dari 17 pulau, 19 kecamatan, 
dan 117 desa, selain itu masalah 
pembiayaan juga termasuk dalam 
hambatan utama. 

“Kita sama-sama tahu bahwa an¬ 
ggaran pendidikan itu 20% dan ini 
anggaran APBD, tetapi sampai saat 
ini juga belum terealisasi dengan 
100%”, katanya. 

Pemkab MBD berharap dengan 
dilaksanakannya kegiatan diskusi 
ini dapat menghasilkan rekomen¬ 
dasi sebagai output dan dasar da¬ 
lam perencanaan di bidang pen¬ 
didikan bagi pemerintah daerah, 
serta apa yang dihasilkan bisa 
bermanfaat dan bisa menghasil¬ 
kan suatu perubahan baru dalam 
meningkatkan mutu pendidikan 
di MBD yang lebih baik lagi. (K07) 


PemkotAmbon Bagikan 6o Hewan Qurban 


AMBON - Pemerintah Kota (Pem- 
kot) Ambon dalam menyongsong 
Hari Raya Idul Adha 1440H/2019M, 
menyerahkan 60 hewan qurban untuk 
beberapa Masjid di Kota Ambon. 

Sejumlah newan yang terdiri dari 30 
ekor sapi dan 30 ekor kambing, diserah¬ 
kan oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Am¬ 
bon AG.Latuheru di pelataran Masjid 
Raya Al-Fatah Ambon, yang diterima 
oleh Imam Besar Masjid Raya Al-Fatah 
Ambon R.R. Sanusi, Sabtu (10/8). 

Saat penyerahan Sekkot mengatakan, 
penyerahan hewan qurban yang dilaku¬ 
kan karena Pemkot merasa tertanggung 
jawab sosial kepada masyarakat. cV Kita 
berikan ke pihak Masjid, dan kemudi¬ 
an pihak Masjid yang mengelola dan 


dibagikan kepada mereka yang berhak 
menerima,” kata Sekkot. 

Ditambahkan, kepada Masjid Raya 
Al-Fatah akan diserahkan 1 (satu) ekor 
sapi dan sementara yang lainnya akan 
dibagikan ke beberapa tempat, antara 
lain, Masjid Ponegoro, Masjid An- 
nur Batu Merah dan masing-masing 
pengurus Masjid. 

Imam besar Al-Fatah Ambon, R.R. 
Sanusi mengatakan, setiap tahun Pem¬ 
kot selalu berpartisipasi secara sosial un¬ 
tuk memberikan hewan qurban kepada 
Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Dijelas¬ 
kan, hewan aurban ini nantinya akan di¬ 
potong untuk dibagikan untuk pengurus 
Masjid kemudian kepada Rumah Sakit 
Raya Al-fatah dan masyarakat. (K02) 


Bimtek Keuangan dan BMD Taliabu 


JAKARTA - Bupati Pulau Taliabu 
H. Aliong Mus, secara resmi membuka 
kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) 
Penatausahaan Keuangan dan Barang 
Milik Daerah (BMD) Tahun 2019 yang 
bertempat di Oasis Amir Hotel, Jakarta 
Pusat, Rabu (31/7). 

Dalam sambutannya, ia mengin¬ 
gatkan bahwa pengelolaan Keuangan 
bagi pemerintah daerah sangat penting 
dan konsekuensi logis dari perimban¬ 
gan Keuangan antara Pusat dan Daer¬ 
ah. Hingga itu, pengelolaan Keuangan 
Daerah harus berpegang pada prin¬ 
sip-prinsip pengelolaan keuangan daer¬ 
ah yang baik sebagaimana ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku 
agar berjalan secara efektif dan efisien. 

“Sehingga selesai kegiatan ini bisa 
diimplementasikan dalam pengelolaan 
keuangan daerah,” kata Bupati. 

Selain itu juga dirinya mengin¬ 
gatkan bahwa pengelolaan Keuangan 
merupakan nadi dari pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintah Daerah, 
jika pengolahan baik maka akan baik 
pula hasilnya namun jika tidak maka 
sebaliknya hasilnya pula akan buruk. 
Oleh karena itu pentingnya pengelo¬ 
laan keuangan yang baik. Maka dengan 
kegiatan ini akan memberikan penge¬ 
tahuan serta perubahan sikap dan per¬ 
ilaku aparatur.” Harus ada perubahan 
paradigma, Bendahara saat ini memili¬ 


ki posisi strategis dalam penatausahaan 
keuangan dan barang milik daerah, 
terutama dalam upaya meminimalisir 
kesalahan dalam pengelolaannya” tam¬ 
bahnya. 

Wakil Bupati Ramli, Sekda Pulau 
Taliabu DR. Salim Ganiru, Kepala 
Bapeda Hi. Syamsuddin Ode Maniwi 
dan para pimpinan OPD yang berada 
dilingkungan Pemkab Pulau Taliabu 
berlangsung selama tiga hari dari Rabu 
(31/7) sampai Jumat (2/8). 

“Dengan terus dilakukan bimtek, 
maka pemkab Pulau Taliabu tentunya 
akan melakukan perubahan melalui 
penerapan e-planning dan e-budget- 
ing. “Disamping itu bimtek ini juga di¬ 
harapkan dapat meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan dimasingmas- 
ing SKPD yang pada akhirmya tuntut¬ 
an akan akuntabilitas keuangan daerah 
akan terwujud,” tuturnya lagi. 

Akuntabilitas itu syaratnya 
untuk memperoleh hasil pemerik¬ 
saan BPK terkait dengan pengelo¬ 
laan keuangan dan BMD. 

”Tertib Administrasi, para Benda¬ 
hara Pengeluaran dan Pengurus Ba¬ 
rang dapat mewujudkan akuntabil¬ 
itas pengelolaan keuangan daerah, 
hingga meningkatkan opini pemer¬ 
iksaan BPK naik dari WDP menja¬ 
di WTP pada pemeriksaan keuan¬ 
gan tahun 2019,” tutupnya. (K 16) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




















MALUKU RAYA 


12 AGUSTUS 2019 


05 sfelL^ntemiiiLkaiL 


Dukungan Kerjasama Antara Ambon dan Vlissingen 


JAKARTA - Pemerintah Pusat 
(Pempus) memberikan dukungan 
sepenuhnya terhadap kerjasama yang 
dilakukan antara Kota Ambon dan 
Kota Vlissingen. Hal ini dikatakan da¬ 
lam rapat koordinasi serta pembahasan 
revitalisasi draft Memorandum of Un- 
derstanding (MoU) Pemerintah Kota 
Ambon dan Kota Vlissingen, yang ber¬ 
langsung di Gedung C Pusat Fasilitasi 
Kerjasama Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) - Jakarta, Selasa (6/8). 

Kepala Bidang Kerjasama Antar 
Negara Kemendagri, Arif Hidayat 
dalam arahannya menjelaskan, Ker¬ 
jasama yang dilakukan antara Kota 
Ambon dan Kota Vlissingen pada 
dasarnya mendapat dukungan dari 
pemerintah pusat dalam hal ini dari 
Kementerian terkait. 


“Namun Pemerintah Pusat dalam 
rangka melakukan pembinaan dan 
pengawasan merasa perlu melakukan 
revitalisasi MoU berdasarkan regula¬ 
si-regulasi yang berlaku,” kata Arif 
Untuk itu, lanjut Arif, terhadap 
beberapa poin kerjasama, Pemerintah 
Kota Ambon perlu mendapat persetu¬ 
juan utk melakukan penandatanganan 
MoU dari Kementerian Dalam Negeri 
yang dalam hal ini adalah Menteri Da¬ 
lam Negeri. “Karena ini menyangkut 
kerjasama antar negara,” katanya. 

Secara prinsip, kerjasama Ambon 
dan Vilssingen sudah memenuhi seluruh 
persyaratan yang ditentukan, sehingga 
MoU Pemerintah Kota Ambon dan Kota 
Vlissingen dapat dilanjutkan. 

Sementara itu, Kasubdit Eropa Ke¬ 
menterian Luar Negeri, Norman yang 


hadir dalan rapat tersebut mengatakan, 
kerjasama Ambon Vlissingen selama ini 
suaah berjalan dengan baik dan sangat 
membantu meningkatkan hubungan in¬ 
ternasional antara Indonesia dan Belanda. 

“Kerjasama Ambon dan Vlisingen 
merupakan salah satu kerjasama ter¬ 
baik antar negara selama ini, baik dari 
sisi politik, ekonomi, kesehatan, sosial 
budaya dan kesejahteraan bagi Ambon 
dan Vlisingen,” akunya. 

Kedepan, dalam rangka kerjasa¬ 
ma Ambon Vlisingen yang selama ini 
dilakukan baik berupa bakti sosial dan 
pengobatan yang melibatkan tenaga 
medis maupun peralatan yang dikirim 
dari Vlisingen, akan mendapat penga¬ 
wasan dari Pemerintah Pusat dalam 
hal ini Kementerian terkait. 

Pada kesempatan tersebut, Waliko¬ 


ta Ambon, Richard Louhenapessy juga 
menjelaskan, hubungan kerjasama Am¬ 
bon Vlisingen yang meliputi bidang kes¬ 
ehatan, peningkatan SDM, sosial budaya 
serta pariwisata selama ini tidak terlepas 
dari kedekatan batin antara keduanya. 

“Kurang lebih sekitar 80 ribu orang 
ambon yang saat ini menetap di Belan¬ 
da, ini juga merupakan salah satu yang 
melatarbelakangi kerjasama yang diba¬ 
ngun selama ini,” jelasnya. 

Diketahui, draft MoU yang sudah 
disepakati oleh Pemerintah Kota Am¬ 
bon yang difasilitasi dan disetujui oleh 
Kementerian Dalam Negeri maupun Ke¬ 
menterian terkait, kemudian akan diser¬ 
ahkan kepada pihak Pemerintah Vlisin¬ 
gen, untuk nantinya akan dilanjutkan 
dengan penandatanganan MoU. (K02) 


Polda Malut Amankan 1,430 Cap Tikus 


Pemkot Ambon Gelar SIDAYR 2019 


TERNATE - Jelang Hari Raya Idul 
Adha 140 H, Polda Maluku Utara 
melaksanakan razia minuman 
keras dan cipta kondisi agar pelak¬ 
sanaan Idul Adha berlangsung 
dengan aman dan nyaman. 

Dalam pelaksanaan patroli terse¬ 
but, gabungan personel Tim Tipiring 
dan personel Ditsamapta Polda Ma¬ 
luku Utara berhasil mengamankan 
ribuan kantong plastik berisi minu¬ 
man keras jenis cap tikus. 

“1.430 kantong palstik barang ha¬ 
ram tersebut kami berhasil aman 
kan di salh satu rumah warga di 
Kelurahan Tarau. Barang haram 
tersebut selain disimpan dalam 
semak-semak,” ungkap salah satu 


TIAKUR - Pemerintah Kabu¬ 
paten Maluku Barat Daya (MBD) 
dalam hal ini Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Beren¬ 
cana, menggelar kegiatan Program 
Inovasi Desa mengenai Bursa Per¬ 
tukaran Inovasi Desa pada wilayah 
Cluster 1 Tahun 2019 yang meli¬ 
puti Kecamatan Moa, Leti, Lakor, 
Mdona Hyera, dan Damer, pada 
Selasa, (6/8) bertempat di Balai 
Desa Wakarleli. 

Adapun tema dari kegiatan ini ada¬ 
lah “Menggugah komitmen, meng¬ 
gerakkan desa, terus bersatu, bekerja 
sama dan bergerak cepat menuju 
Maluku Barat Daya yang sejahtera.” 

Asisten Bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat Setda Kabu¬ 
paten MBD, Drs. Jhon Leunupun 
membuka secara resmi kegiatan 
Program Inovasi Desa ini. Acara ini 
diikuti oleh peserta yang merupa¬ 
kan aparat desa dari 5 kecamatan 
yakni Moa, Leti, Lakor, Mdona Hy¬ 
era, dan Damer), hadir pula dalam 
acara ini, Pimpinan OPD (Organ¬ 
isasi Perangkat Daerah), rohani- 
awan serta undangan lainnya. 

Di awal sambutannya, Asisten 
Bidang Pemerintahan dan Kese¬ 
jahteraan Rakyat Setda Kabupaten 
MBD menyampaikan bahwa tugas 
ini bertujuan dalam rangka pen¬ 
ingkatan kapasitas para penyeleng- 


personel Ditsamapta Polda Malut. 

Dalam kegiatan patroli tersebut, 
pemilik ribuan kantong plastik 
berisi miras tersebut telah melar¬ 
ikan diri dan dan Polda Maluku 
Utara saat ini sedang melakukan 
pengembangan atas kasus tersebut. 

Sebelumnya, tim patroli mendapa¬ 
tkan laporan dari masyarakat terkait 
dengan adanaya peredaran miras je¬ 
nis cap tikus yang berada di wilayah 
Kecamatan Ternate Utara. 

Diketahui kegiatan patroli ini 
rutin dilakukan oleh Polda Ma- 
lauku Utara guna memberikan 
rasa aman dan nyaman kepada 
seluruh masyarakat khususnya 
di wilayah Maluku Utara. (M06) 


gara pemerintahan di MBD mau¬ 
pun di Kecamatan bahkan sampai 
di Desa-Desa. 

“Bicara inovasi, bicara tentang 
bagaimana kita mengapresiasi apa 
yang semestinya harus kita lak¬ 
sanakan, dalam hal ini merupakan 
sarana, wahana untuk kita berdiskusi 
bersama tentang bagaimana kita ber¬ 
tukar pikiran tentang desa yang kita 
bangun, kemudian kita memband¬ 
ingkan misalnya ada desa yang berha¬ 
sil meski potensi alam yang tersimpan 
di wilayah desa tersebut sangat minus 
dibanding desa yang memiliki potensi 
yang dianggap baik atau cukup, per¬ 
soalannya dimana?” ungkap dia. 

Lebih lanjut, Asisten mengajak 
kita untuk melihat persoalan-per¬ 
soalan ini yang terkait dengan 
tugas-tugas pemerintahan, pem¬ 
bangunan dan peran masyarakat 
khusus tentang pembangunan desa 
untuk melihat apa manfaat dari 
pertukaran inovasi desa karena 
berbicara tentang pembangunan. 
Sebab bicara tentang suatu pros¬ 
es yang dimulai dari perencanaan 
yaitu dari gagasan, lalu dikembang¬ 
kan menjadi suatu perencanaan, 
setelah melakukan pengembangan 
perencanaan yang baik, selanjutn¬ 
ya mengkoordinasikan lagi seluruh 
yang ada dalam perencanaan, 
kemudian harus disatukan untuk di- 
gerakan agar lebih sejahtera. (K07) 


AMBON - Pemerintah Kota Am¬ 
bon (Pemkot) Ambon menggelar 
Welcome Ceremony bagi peserta 
Spice Island Darwin Yacht Race 
(SIDAYR) tahun 2019 yang dipu¬ 
satkan di Restoran Tirta Kencana, 
Kamis (8/8). yang dihadiri oleh 
Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke 
Lumowa, Wakil Walikota Ambon, 
Syarif Hadler dan seluruh Kepala 
Perangkat Daerah dalam lingkup 
Pemkot Ambon. 

Sebagai tanda kebersamaan dan 
persaudaraan antar Kota Ambon 
dan Darwin, Wakil Walikota Am¬ 
bon mengalungkan kain kepada 
Skipper dari 10 Perahu Layar. 

Wakil Walikota (Wawali) ketika 
membuka acara tersebut menga¬ 
takan, Pemkot Ambon dan mas¬ 
yarakat Kota Ambon menyam¬ 
paikan ucapan selamat kepada 
semua peserta Perahu Layar yang 
telah masuk garis finish. 

Dijelaskan, Kota Ambon dan 
Kota Darwin telah melaksanakan 
kerjasama selama 30 tahun, telah 
menjalin berbagai program kerja 
dalam berbagai sektor, baik pari¬ 


wisata pendidikan dan sosial. 

“Kita telah melakukan kerjasama 
sejak 1976, namun akibat kondi¬ 
si Kota Ambon, makanya kita 
menyikapi kondisi tersebut untuk 
membangun sektor wisata sehing¬ 
ga dapat dilaksanakan sejak 2007 
hingga 2019 dalam kegiatan Sister 
City SIDAYR,” 

Diharapkan, kedepan kerjasama 
SIDAYR dapat ditingkatkan lagi 
agar jumlah peserta Perahu Layar 
semakin meningkat. 

“Kita akan melakukan evaluasi 
karena setiap tahun jumlah peser¬ 
ta SIDAYR menurun dan tahun ini 
tinggal 10 kapal kita akan koordi¬ 
nasi kan secara bersama,” jelasnya. 

Sementara itu koordinator Dinah 
Beach, Joy menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada Pemkot Am¬ 
bon yang telah melakukan kerjasa¬ 
ma dengan Darwin. 

“Saya meyakini ada perkemban¬ 
gan terus dan saya bersama skipper 
Dinah Beach untuk meningkatkan 
peserta SIDAYR sehingga ban¬ 
yak kapal yang akan berkunjung 
di Kota Ambon,” akuinya. (K02) 



Bursa Inovasi Desa MBD di Wakarleli 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















06 iteLelemuku 


12 AGUSTUS 2019 


ANEKA RAGAM 


Sulap Garam Jadi Produk Spa, Wanita Ini Raup 


CIREBON - Septi Ariyani, mantan 
pendamping program pugar Dinas Ke¬ 
lautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten 
Cirebon mampu mengolah garam rakyat 
menjadi produk kosmetik dan spa. Tiga 
tahun silam tepatnya, Septi menang¬ 
galkan baji pegawainya dan memilih 
mengembangkan produk garam. 

Kini Septi menjadi pengusaha garam 
spa yang sukses di Cirebon. Ia mem¬ 
buka toko di rumahnya. Tak tang¬ 
gung-tanggung, Septi sudah berhasil 
membuat belasan produk garam spa, 
seperti foot salt, face scrub, body scrub 
dan lainnya. 

Keahlian Septi mengolah garam hasil 
tambak menjadi garam spa itu karena 
tak tega melihat harga garam yang terus 
merosot. “Saat itu, 2016 harga garam Rp 
300 per kilogramnya. Saya cari-cari in¬ 
formasi di internet tentang manfaat ga¬ 
ram. Ternyata bisa dimanfaatkan untuk 
perawatan,” kata Septi saat berbincang 
dengan detikFinance di kediamannya 
di Desa Grogol, Kecamatan Gunungjati, 
Kabupaten Cirebon, Jabar, Senin (5/8). 

Produk kecantikan berbahan dasar 
garam buatan Septi itu mendapat sam¬ 
butan luar biasa dari masyarakat. Septi 
pun kebanjiran order. Meskipun pro¬ 
duknya lebih cenderung digandrungi 
masyarakat kalangan menengah atas. 

“Dikirim ke Jakarta, Bandung, Bali 
dan lainny 
gah atas, 

man kalangan menengah i 
gah ke bawah juga menyukai. Karena 
praktis, tak usah pakai bathtub, cukup 
pakai ember saja,” katanya. 

Perjalanan Septi mengembang bisnis 
garam spa memang tak mudah. Septi 
mengaku kesulitan mengenalkan pro¬ 
duk aan mengubah budaya masyarakat 
dalam pemanfaatan garam. Septi pun 
aktif menggelar seminar untuk men¬ 
gubah pola pikir masyarakat terhadap 
pemanfaatan garam. 

“Saya enam tahun jadi pendamp- 


iimk 

T 



ing program pugar. Saya keluar dan 
fokus kembangkan produk. Sekarang 
Alhamdulillah, sekarang sudah pun¬ 
ya 26 karyawan,” katanya. 

Selain memiliki toko, Septi juga kini 
menyewa tambak garam sendiri. “Aw¬ 
al-awal dua hektare, sekarang sudah 
20 hektare. Karena kita sesuaikan 
kualitas bahan baku garamnya. Kalau 
di petambak biasa kan kadang kurang 
sesuai kualitasnya,” papar Septi. 

Selain memiliki 26 karyawan, 
Septi juga aktif membina agen dan 
resellernya. Bisnis garam spa yang 
dikembangkan Septi itu menghasil¬ 
kan puluhan juta perbulannya. 

“Omzetnya sekitar Rp 30 juta sam¬ 
pai Rp 60 juta per bulan. Sekarang 
sedang proses perizinan BPOM agar 


bisa di ekspor,” katanya. 

Septi menambahkan proses pem¬ 
buatan garam spa tersebut hanya 
membutuhkan perlaatan dan bahan 
yang cukup sederhana. “Prosesn¬ 
ya bisa dilakukan di rumah. Tidak 
pabrikan kok, garam cukup dicam¬ 
pur minyak zaitun dan esensial. 
Gampangnya seperti itu,” katanya. 


tian 


Kemaritiman (Kemenko Maritim). 
Kemenko Maritim meninjau bisnis 
yang tengah digeluti Septi itu. Depu¬ 
ti Bidang Koordinator Sumber Daya 
Alam dan Jasa Kemenko Maritim 
Agung Kuswandono mengatakan ga¬ 
ram olahan seperti garam spa penting 
untuk dikembangkan. Karena, lanjut 


dia, harga garam olahan lebih bernilai 
dibandingkan garam biasa. 

“Garam itu tidak sekadar asin. Kita 
selalu ribut-ribut harga garam turun. 
Ternyata garam juga bisa diproduk¬ 
si sebagai garam spa, harganya bisa 
melonjak,” kata Agung usai meninjau 
produksi garam spa milik Septi. 

Harga garam spa, sambung Agung 
bisa mencapai Rp 60 ribu untuk seten¬ 
gah kilogramnya. Agung menilai ga¬ 
ram spa tersebut memiliki peluang 
untuk bisa dikembangkan masyarakat. 

“Hebatnya lagi yang mengolah 
garam spa ini ibu rumah tangga. 
Kami mengajak masyarakat atau 
petambak untuk mengolah garam 
agar lebih berkualitas, agar hargan¬ 
ya melonjak,” kata Agung. 




KEPADA SELURUH PELANGGAN KAPAL PELNI, BAHWA MULAI TANGGAL 
01 AGUSTUS 2019, PT. PELNI HANYA HENDUAL TIKET SESUAI DENGAN 
TEMPAT TIDUR (SEAT) DAN 
UNTUK ITU: 

1. AGAR MERENCANAKAN PER3ALANAN ANDA DAN MEMBELI TIKET 3AUH-3AUH HARI 
SEBELUM KEBERANGKATAN KAPAL. 

2. PEMBELIAN TIKET DAPAT DILAKUKAN DI LOKET KANTOR PELNI, TRAVEL AGENT S APLIKASI 
PELNI MOBILE DI HANDPHONE ANDA. 

3. PEMBELIAN TIKET HARUS SESUAI DENGAN IDENTITAS (KTP/SIM/KK/PASPOR) SERTA NOMOR 


5 



1 





7 



1 




5 


4 


7 

8 

3 




2 


8 







5 


2 


5 




4 


6 


3 







9 


1 




5 

6 

9 


7 


9 




2 



4 





9 



5 


Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. 
Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan 
membingungkan pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 
ke dalam jaring-jaring 9><9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada 
angka yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





























ANEKA RAGAM 


12 AGUSTUS 2019 


07 gfe>IL®Il©imiiTmIkim 


j TEKA TEKI SILANG #003 J 

| MENDATAR f 

| 1. Nyanyian. 3. Regu (Inggris). 5. Mengambil buah dari pohonnya. 8. | 
| Saya (Arab). 9 Bulan (Inggris). 10. Bagian dari pasal. 11. Kota di Sumbar. | 
| 12. Auditorium. 14. Tarian khas Batak. 16. Persamaan. 18 Dibawah SLTA. | 
| 20 Daerah keramaian. 21. Ladang tanaman padi. 22. Lumur. 23. Hitam (Pran- | 
| cis). 24. Berlumur. 26. Adu. 27. Negara bagian AS. 28. Serambi. 30. Susun. | 
| 31. Religi. 33. Identitas benda. 35. Rumah khas Eskimo. 36. Kondisi komputer | 
| macet. 38. Buai. 39. Perguruan Tinggi Swasta. 42. Tiga sekawan. 43. Hak yang | 
| didasarkan peraturan tertentu. 44. Kepala KA. 45. Datar. 48. Majikan laki-laki. | 
| 49. Rambut (Inggris). 50. Antonim ekspor. 51. Peluk agama. 52. Terminal kere- | 
| ta api. 54. Alat tetabuhan. 55. Bintang (Inggris). 56. Persengketaan. 58. Dikte. | 
| 59. Bahan bangunan tahan api. 61. Amat bersahaja. 63. Autentik. 64. Lorong. | 
| 66. Senapan mesin otomatis. 67. Laut di Maluku. 70. Kusir. 71. Tukar menu- | 
| kar pikiran. 72. Akademi Ilmu Pelayaran. 73. Lenyap. 74. Mata uang Jepang. | 
I 75. Programa. 76. Kelompok. 77 Jiwa (Sansakerta). I 

I I 

| MENURUN | 

| 1. Halus. 2. Lukisan. 3. Tidak dengan. 4. Problema. 5. Loyal. 6. Terbit. 7. Air | 
| Sayur. 13. Negara beribukota Luang Prabang. 15. Pakaian bayi. 16. Lantaran. | 
| 17. Cara kita makan. 18. Ibukota Bolivia. 19. Yang mula-mula. 20. Lipan. | 
| 22. Pembina atlet. 25. Racun tikus. 29. Kota besar tempat Sri Paus tinggal. | 
| 31. Lekuk memanjang pada tanah, 32. Tikar (Inggris). 34. Jalan pilihan lain. | 
| 37. Seorang musisi grup band Nakoes. 39. Patrun. 40. Asisten Direktur. | 
| 41. Calon anak. 42. Kelaliman. 43. Nama jari. 46. Singkatan kecerdasan buatan | 
| (Inggris). 47. Masa peralihan. 48. Perahu Tiongkok. 53.Nama lain Sri Lanka. | 
| 57. Wakil (Arab). 59. Lalai. 60. Telinga (Inggris). 62. Merk minuman sari buah. | 
| 65. Buah sebangsa cempedak. 67. Tali rasa; syaraf. 68. Misal. 69. Binatang | 
| reptil. 70. Alat renang ikan. 71. Tanda baca. I 


1. 

_ 

2 


1 

3 



4 

J 

5 


6 


7 


1 






m 

J~' 



•V 
• « 





9 


| 






i: 


• «i 

a 


TcT - 



»v« 

LL1 

• • 4 

n 

r 

r 









m 

12 


13 


irrro 

1 • « • * 

1 • • • • 


1 


m 




TT” 

15 


V®] 

» K.j 


m 

16 



17 

m 

18 



s :“ 




20'"'" 




1 

iri 

«•: 




W 

fa «1 

• « 4 
ia~ej 


22 





m 



m 

23 

n 

\ 



1 

jwlnnn 


i 

24 



25 




kffirmf 

30000 

■oirwTirw 


1T 


u 


g* 

23 


n 


** 

a 

« 

27 

n 

! ■ 



nmnr 

30000 

rnlHf 

Wipri 

28~n 


29 





• » 


%V.V 


30 ” 




TT 

S 



•»1 


ULJ 

31 


r 

132 



E 

4 J < 

** 

33 



34 

r* *i 

35 




m 





37 


m 

• • 

38 


J 


m 


VTH 

• « 

■%% 

39 


40 




> • i 

41 

fjrri 

1 * m 
• • 


S 

V. 

• • * 

42 




m 


47” 











44 - ' 




P 


• a 

t • i 


M •« 
• • 

1 • « 


d 


4T 

46 

47 


P 



v. 

■ 

48 




RPi 





y. 


50 







k: 

m 


Iv 

1 • « 

51 

J 




pooooh 

rUTrlrTri 

■ ■XXX 

TOnTin 


1 • i 

52 



53 






54 


[7 


& 



0 


E 

d 

55 





Cv. 

p 

56 


57 








S 


58 




M 


m 

p 


S 

59 



60 



M 

m 

61 



62 

i 

63 







64 


65 

. 


66 1 







67 


68 




m 

69 

S 


m 

'' «"Wl 

70 




t* 

K; 


TT" 

r 








g* 

w 

72 




| 




1 


i 

Si 

7T1 




1 





74” 



£ 






"75 

c 


L 


n 

76 

! 

: 

L 


1 

77 


U 




BE v 
KRAF BKPM 


% O B 

IKPM \W. 


J*a peserta yang mendaftar telah mencapai 0OOO 
maka pendaftaran akan kartu tutup 


1 0OOSljrtupOtciit.il Q 10OOSturtupDigitdi Q lOOOStartuplO 




giays—Believe /t or Not! 


-ro 

CEMSUS DATA, 33MILUON 
U.6. RESIDENT© CLAIM IRI&H 
ANCESTRY THAT& SEVEN TIMES 
ipeland's total popul&tiom/ 


DRESS» WORN Bv MARILVN MONROE 

WWEN SHE SAN& "HAPPY 6lRTHCAV”TO 
PRESlDENT JOHN f. KENNEbY IN 
MADISON SOUARE &6Rt56N NEW YORK CITY 

5oLD AT AN AUCTiON tN NOVEMBER 2o\b, 
PoR A \NORLt> RECORP £M.0l /IrtILLION ' 

M 7 ©2017 Ripley Entertainment Inc. 


Distributed by Andrews McMeel for UFS. 


Ripley’s-Percaya atauTidak! 


Gaun Malam termahal dalam lelang dunia - Baju yang dipakai Mari- 
lyn Monroe saat menyanyi ( Happy Birthday c ke Presiden John F. Kennedy 
di Madison Square, New York City terjual pada lelang November 2016 
dengan rekor dunia sekitar $4,81 miliar atau Rp” 


"... Menurut data sensus, 33 miliar penduduk AS mengklaim berasal dari 
Irlandia, ini tujuh kali lipat dari jumlah populasi di Irlandia” 


bahwa pada puncak Musim Panas, tanduk seekor rusa dapat bertum¬ 
buh satu inci di setiap harinya” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

























































































































































































08 iteLelemuku 


12 AGUSTUS 2019 


ANTAR BANGSA 


Jokowi dan Iriana Shalat 
Idul Adha di Bogor 

Presiden Joko Widodo dan Ibu 
Negara Iriana melaksanakan salat 
Iduladha 1440 H di Lapangan As- 
trid, Kebun Raya Bogor, pada Ming¬ 
gu (11/8). Tiba sekira pukul 06.35 
WIB, Presiden tampak bersarung 
dengan mengenakan kemeja koko 
putih lengkap dengan peci hitam. 

Kedatangan Presiden disambut oleh 
di antaranya Wali Kota Bogor Bima 
Arya Sugiarto, Kepala LIPI Laksa¬ 
na Tri Handoko, dan Kepala Kebun 
Raya Bogor R. Hendrian. Sementara 
Menteri Sekretaris Negara, Praktik- 
no, terlihat mendampingi Presiden. 

Bertindak selaku khatib sekaligus 
imam dalam pelaksanaan salat Idu¬ 
ladha ini adalah dosen pada Pergu¬ 
ruan Tinggi An-Nuaimy Jakarta Sela¬ 
tan, H. Iqbal Subhan Nugraha, yang 
menyampaikan khotbah Id dengan 
tema “Berkurban Adalah Stimulus 
untuk Meningkatkan Ibadah Sosial”. 

Selepas melaksanakan salat Id dan 
mendengarkan khotbah, Presiden 
Jokowi dan Ibu Negara menyerah¬ 
kan hewan kurban kepada Kepala 
LIPI yang juga Panitia Penyeleng¬ 
gara Iduladha 1440 H setempat 
Laksana Tri Handoko. Pada kes¬ 
empatan ini Presiden menyerahkan 
hewan kurban berupa seekor sapi 
peranakan ongole Indonesia seber¬ 
at 1 ton 2 kilogram.. 

Dalam keterangannya kepada para 
jurnalis selepas penyerahan hewan kur¬ 
ban, Presiden berpesan agar momen 
Iduladha ini dijadikan pendorong un¬ 
tuk meningkatkan ikatan ketakwaan 
kepada Allah SWT dan juga ikatan 
hubungan antarmanusia. Selain itu, 
momen Iduladha juga diharapkan bisa 
meningkatkan kesalehan sosial di an¬ 
tara sesama masyarakat. 

“Yang paling penting di hari raya 
Iduladha ini adalah dari sisi kurban, 
pengorbanan. Itu adalah dorongan 
kita untuk melakukan kesalehan 
sosial yang saya kira di negara kita 
masih terus harus kita dorong agar 
seluruh umat bisa melakukan itu 
dengan baik. Baik dengan teman, 
dengan tetangga, dengan saudara, 
dengan rekan sekampung, saya kira 
hal-hal yang berkaitan dengan ke¬ 
salehan sosial itu harus terus kita 
dorong,” kata Presiden.(R02) 


Mariah Carev Bintangi 
Film Seri Mixed-ish 



Penyanyi Amerika Serikat, Mariah 
Carey berminat membintangi se¬ 
buah film televisi yang merupakan 
modifikasi dari serial televisi popul¬ 
er yang berjudul Black-ish. 

Judul serial televisi baru itu 


Mixed-ish. Film itu akan dibuat 
oleh para produser yang terlibat 
dalam pembuatan serial populer 
Black-ish. Film itu kabarnya akan 
menceritakan pergulatan hidup 
sehari-hari keluarga dari pasangan 
yang berbeda ras. 

Mariah Carey merasa, sebagai 
seorang yang terlahir dari pas¬ 
angan kulit hitam-kulit putih, in¬ 
gin bisa terlibat dalam produksi 
film itu. Keinginan Carey ternyata 
mendapat sambutan positif Karen 
Gist, produser eksekutifnya, yang 
kemudian berjanji akan mengusa¬ 
hakannya. 

Carey sendiri sebetulnya sudah 
terlibat dalam film itu.Belum lama 
ini, ia menulis dan merekam lagu 
tema film itu yang berjudul In The 
Mix. 

Serial Mixed-ish akan mulai di¬ 
tayangkan stasiun televisi ABC 24 
September mendatang. (VOA) 

Juara Basket AS Latih 
Atlet Putri Afrika 

Empat puluh remaja putra dan 20 
putri yang berasal dari 29 negara Af¬ 
rika berlatih bersama dengan para 
pemain dan mantan pemain NBA 
dan tim putri WNBA dalam program 
yang sangat selektif. 

“Pengalaman ini begitu memper¬ 
kaya kami. Program ini sangat mem¬ 
bantu saya. Saya telah mempelajari 
hal-hal baru dan memperbarui an¬ 
tusiasme saya, keinginan saya untuk 
terus maju dan untuk menjadi seseo¬ 
rang yang berarti di dunia bola bas¬ 
ket,” kata Iris, seorang peserta dalam 
program Basketball Without Borders 
atau Bola Basket Tanpa Tapal Batas. 

Para pelatih dan mentor membantu 
para pemain muda ini melalui berb¬ 
agai latihan dan banyak pertandin¬ 
gan. Mereka juga menjadi panutan 
bagi para partisipan. 

Astou Ndiaye adalah pemain basket 
putri WNBA kelahiran Senegal, yang 
sekarang ini menjadi asisten pelatih di 
Utah State University. Pebasket putri 
yang pernah bergabung dengan klab 
Detroit Shock, Indiana Fever, Houston 
Comets dan Seattle Storm itu berpar¬ 
tisipasi sebagai pelatih dalam program 
Basketball Without Borders. 

“Kami telah menempuh jalan yang 
mereka ingin lalui. Jadi dengan be¬ 
rada di sini saja, berbicara dengan 
mereka, menjawab berbagai per¬ 
tanyaan mereka, harapannya adalah 
ini benar-benar memberi mereka ke¬ 
percayaan diri. Mereka perlu ketahui 
bahwa apabila kami dapat melaku¬ 
kannya, mereka juga dapat demikian 
karena memang ada jalurnya untuk 
mereka,” kata Astou. 

Vanessa, salah seorang partisipan 
program Basketball Without Bor¬ 
ders menimpali, “Ini semua berkat 
mereka. Mereka menginspirasi kami 
untuk bermain bola basket, sungguh. 
Dan karena merekalah maka kami 
benar-benar mendaftarkan diri da¬ 
lam program ini dan berani berkata 
bahwa suatu hari mungkin kami 
dapat menggantikan mereka, atau 
bermain bersama mereka.” 

Panitia penyelenggara menyatakan 
bahwa memajukan para pemain 


muda perempuan di benua Afrika 
sama pentingnya bagi mereka, sep¬ 
erti juga pentingnya melatih para 
pemuda. 

Amadou Gallo Fail, Direktur Pen¬ 
gelola NBA Afrika, menjelaskan, misi 
utama NBA Afrika adalah mening¬ 
katkan partisipasi perempuan dalam 
dunia olahraga. 

“Jadi kita tidak dapat melakukan itu 
dengan mengabaikan perempuan, 
yang jumlahnya lebih dari separuh 
populasi di Afrika. Jadi saya pikir 
selama bertahun-tahun ini, kita tel¬ 
ah melihat kemajuan yang luar biasa 
dalam permainan bola basket putri,” 
ujar Amadou. 

Para pelatih perempuan menya¬ 
takan bahwa berkat program-pro¬ 
gram seperti itu, masa depan remaja 
putri dalam olahraga bola basket di 
berbagai penjuru benua Afrika men¬ 
jadi kian cemerlang. 

“Semakin baik. Jika kita ingat lagi, 
kita ini adalah perintisnya ketika 
itu. Dan gaji, semua tunjangan dan 
kelebihan lain yang diperoleh para 
pemain muda itu sekarang ini, san¬ 
gat luar biasa. Jadi ini semua semakin 
baik,” kata Astou, yang juga mantan 
pemain juara WNBA. 

Keduapuluh remaja putri yang ter¬ 
pilih mengikuti program ini menya¬ 
takan mereka akan kembali ke tem¬ 
pat asal mereka bukan hanya dengan 
membawa harapan bagi masa depan 
mereka sendiri dalam olahraga bola 
basket. Mereka juga menyatakan 
akan berbagi pengalaman yang telah 
mereka peroleh dengan komunitas 
mereka, dan menginspirasi rema¬ 
ja-remaja putri lainnya untuk menge¬ 
jar impian mereka. (VOA) 

2 Tuta Jemaah Haji 
Berkumpul di Ararah 

Lebih dari dua juta Muslim ber¬ 
kumpul di padang Arafah, Arab 
Saudi, sebagai bagian dari ibadah 
haji. 

Para jamaah tinggal di kemah-ke¬ 
mah besar di sekitar bukit dimana, 
menurut Islam, Allah menguji kei¬ 
manan Ibrahim dengan memerin¬ 
tahkannya mengorbankan puteran- 
ya, Ismail. Itu juga merupakan tempat 
di mana Nabi Muhammad menyam¬ 
paikan khotbah terakhirnya. 

Arab Saudi mengatakan para je¬ 
maah, kebanyakan dari luar negeri, 
telah tiba untuk ritual lima hari, ke¬ 
wajiban sekali seumur hidup bagi 
setiap Muslim yang mampu. 

Riyadh mengerahkan puluhan ribu 
petugas, yang diharapkan bisa men¬ 
gatur kerumunan untuk mencegah 
jatuhnya korban karena berdesakan 
dan terinjak-injak, seperti pada 2015 
ketika 2.300 jemaah tewas. (VOA) 

Gempa Bumi di Turki 
RusakSeribu Bangunan 

Seorang pejabat menyatakan ham¬ 
pir seribu bangunan rusak akibat 
gempa berkekuatan 6.0 di Turki 
Barat, Kamis (8/8). 

Menteri Lingkungan Hidup dan 
Perencanaan Perkotaan Turki, Murat 
Kurum, Jumat (9/8) mengatakan, 108 
bangunan di kawasan itu rusak berat 
dan 868 lainnya rusak ringan. 


Gempa yang berpusat di kota Boz- 
kurt, provinsi Denizli, sekitar 600 
kilometer di sebelah selatan Istanbul 
tersebut, mencederai puluhan orang 
dan menyebabkan warga berlarian ke 
jalan-jalan karena panik. 

Kurum mengatakan kepada war¬ 
tawan bahwa pemerintah akan segera 
memulai pembangunan tempat ting¬ 
gal untuk yang rumahnya rusak. 

Gempa itu diikuti beberapa gempa 
susulan dan warga di sekitar Denizli 
didesak untuk tidak kembali ke ru¬ 
mah-rumah yang rusak. 

Turki termasuk negara yang rawan 
gempa. Pada tahun 1999, gempa 
berkekuatan 7,4 menewaskan lebih 
dari 17 ribu orang di bagian barat laut 
negara itu. (VOA) 


Penutupan PAN Indo 
Hash 2CT19 di Kupang 

Rangkaian kegiatan PAN Indo 



Hash XXXV tahun 2019 yang tel¬ 
ah berlangsung sejak Kamis (1/8), 
ditutup secara resmi oleh Wakil 
Walikota Kupang dr. Hermanus 
Man, di Restoran Timor Raya, Kota 
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur (NTT) Sabtu (3/8). Turut 
hadir Wakil Ketua Hash Indonesia 
Sutardji dan Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) Hash Indonesia Suryadi. 

Pelaksanaan kegiatan ini dinilai 
sukses. Sekjen Hash Indonesia, 
Suryadi mengucapkan terima kasih 
yang tulus dan penghargaan pada 
Pemerintah Kota Kupang dan pi¬ 
hak lain yang telah banyak mem¬ 
bantu peserta atau hasher selama 
berada di Kupang. 

Jumlah peserta yang ikut PAN 
INDO HASH XXXV sekitar 1.600 
orang, tidak hanya dari Indonesia 
tapi ada juga yang datang dari Aus¬ 
tralia dan Malaysia. Para Hasher 
terkesan dengan masyarakat daerah 
yang ramah dan sopan menyambut 
peserta selama berada di Kupang. 
Suryadi mengajak para Hasher agar 
bersama-sama menyukseskan Pan 
Indo Hash XXXVI di Yogyakarta. 

Dalam acara penutupan, diberi¬ 
kan hadiah bagi para hasher yang 
berhasil juara dari super long 1, 
super long 2 dan super long kate¬ 
gori wanita. Untuk peserta dengan 
jumlah hasher terbanyak di Pan 
Indo Hash yaitu Bengkulu City H3 
sebanyak 89 orang. 

Wakil Walikota Kupang dr. Her¬ 
manus Man dalam sambutannya 
menyampaikan terima kasih atas 
kehadiran dan partisipasi semua 
peserta dalam mengikuti kegiatan 
ini. “Saya mengundang bapak ibu 
untuk berinvestasi di Kupang dan 
di NTT, karena di sini daerah pari- 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











ANTAR BANGSA 


12 AGUSTUS 2019 


09 gfelLellceimTmlkM 


wisata. Mohon maaf, apabila selama 
berada di Kupang ada hal yang ku¬ 
rang berkenan” ujar Wakil Walikota 
Kupang. 

Di akhir acara, Wakil Walikota 
dr. Hermanus Man bernyanyi dan 
berjoget bersama peserta mengikuti 
alunan lagu Cucak Rowo. 

Menurut rencana PAN Indo Hash 
XXXVI tahun 2020, akan diada¬ 
kan di Kota Yogyakarta tanggal 10 
hingga 12 September 2020. Hal ini 
di tandai dengan penyerahan bend¬ 
era dan plakat oleh Panitia Pan Indo 
Hash XXXV H3 (Hash House Har- 
ries) Kupang kepada Sekretariat, se¬ 
lanjutnya oleh Sekretariat diberikan 
kepada Panita Pan Indo Hash XXX- 
VI H3 Yogyakarta. (K04) 



kawasan Dusun, Negeri Semb 
Mereka yakin ia diculik. 

Polisi menganggapnya sebagai 
orang hilang tetapi tidak mengesa¬ 
mpingkan kemungkinan ia menja¬ 
di korban kejahatan. (VOA) 


Warga Kotajayapura 
WajiD Jaga Toleransi 

Seluruh masyarakat Kota Jayapu¬ 
ra, Provinsi Papua diharapkan tetap 
menjaga toleransi dan kerukunan 
antar umat beragama, sehingga dapat 
meminimalisir berbagai persoa¬ 
lan-persoalan sosial yang berdampak 
pada terganggunya situasi keamanan. 

Hal tersebut diungkapkan Wali 
Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi 
Mano, MM didampingi Wakil 
Wali Kota, Ir. Rustan Saru, MM, 
pada kegiatan dialog bersama mas¬ 
yarakat dalam rangka menyikapi 
situasi kamtibmas di wilayah distrik 
Heram, Jumat (2/8). 

Dikatakan orang nomor satu di 
kota Jayapura tersebut, keamanan 
dan ketertiban kota ini harus dijaga 
bersama-sama, karena untuk men- 
ciptakan kota yang aman, nyaman 
dan damai, bukan hanya tugas pe¬ 
merintah bersama aparat keaman¬ 
an, tapi juga membutuhkan adanya 
dukungan dari semua lapisan mas¬ 
yarakat. 

“Lokasi Expo ini sekarang jadi tem¬ 
pat pemukiman warga. Kami akan 
menertibkan orang-orang yang bikin 
rusuh di kota Jayapura,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut Wali 
Kota meminta pihak kelurahan dan 
distrik untuk membangun pos sis¬ 
kamling, sehingga bisa digunakan 
untuk bersama-sama menjaga kea¬ 
manan mulai dari lingkungan mas¬ 
ing-masing. 

Adanya usulan dari warga agar diba¬ 
ngun pos keamanan di wilayah terse¬ 
but direspon baik oleh Wali Kota dan 
mengatakan, akan didiskusikan dan 
segera ditindaklanjuti. (K03) 

Pencarian Gadis Inggris 
Hilangdi Malaysia 

Tim penyelamat Malaysia meny¬ 
isir kawasan hutan lebat pada hari 
keenam pencarian seorang remaja 
perempuan Inggris berusia 15 ta¬ 
hun, yang secara misterius hilang 
dari sebuah tempat peristirahatan 
di kawasan hutan, tempat ia tinggal 
bersama orang tuanya. 

Para petugas kini memutar reka¬ 
man suara ibunda Nora Anne 
Quoirin, dengan harapan suara itu 
dapat membantu menyelamatkan¬ 
nya. 

Keluarga Nora melaporkan ia 
menghilang Minggu pagi dari 
pondok peristirahatan mereka di 


Jokowi Harus Perhatikan 
Seleksi Anggota BPK 

Peneliti Sekretariat Nasional Fo¬ 
rum Indonesia untuk Transparansi 
Anggaran (Seknas FITRA) Gulfino 
Guevarrato menilai seleksi calon 
anggota BPK melanggar pasal 14 
UU No 15 Tahun 2006 tentang 
BPK. Kata dia, menurut pasal itu 
seharusnya semua pendaftar yang 
berjumlah 62 orang diserahkan 
kepada Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD). Bukan sebaliknya diseleksi 
oleh DPR terlebih dahulu menjadi 
32 nama calon anggota baru dan 
baru kemudian diserahkan ke DPD. 

Di samping itu, kata Gulfino, 
proses seleksi calon anggota ini ku¬ 
rang memenuhi azas transparansi 
dan akuntabilitas. Indikasi ini terli¬ 
hat dari 32 nama yang lolos seleksi 
administrasi makalah,menurut tim 
kecil Komisi XI DPR terdiri dari 
delapan mantan calon legislatif (ca- 
leg), dua anggota BPK, tiga peting¬ 
gi perusahaan. Sedangkan 30 calon 
dari akademisi, auditor dan akun¬ 
tan publik semuanya digugurkan. 

“Problem selanjutnya berkaitan dari 
komposisi calon komisioner BPK. 
Dari 32 calon komisioner, delapan 
orang adalah anggota parpol, caleg 
gagal. Bahkan ada politisi yang masih 
menjadi pengurus partai,” jelas Gulfi¬ 
no di Jakarta, Kamis (8/8). 

Fitra menilai BPK merupakan 
lembaga strategis yang memiliki 
wewenang besar dalam memeriksa 
penggunaan uang negara dan bers¬ 
inggungan dengan seluruh lembaga 
negara. Oleh karena itu, dibutuh¬ 
kan orang-orang yang berintegri¬ 
tas, profesional dan tidak terafiliasi 
dengan partai politik. 

Perhatian Presiden Jokowi juga dib¬ 
utuhkan mengingat pernah ada audi¬ 
tor BPK yang tertangkap tangan oleh 
KPK dalam kasus suap hasil laporan 
pemeriksaan keuangan Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tert¬ 
inggal, dan Transmigrasi. 

Dalam pantauan Indonesian Cor- 
ruption Watch (ICW) ada delapan 
kasus dugaan suap yang melibatkan 
auditor atau staf BPK sepanjang 
2004-2017. Selain itu, ada tiga ka¬ 
sus pelanggaran kode etik di BPK 
yaitu anggota BPK Ali Masykur 
Musa (2014), Kepala BPK Per¬ 
wakilan Jakarta dan Auditor Efdi- 
nal (2015), Ketua dan Anggota BPK 


Harry Azhar (2016). 

“Kondisi ini dapat terus berulang 
jika kualitas dan integritas anggota 
BPK tidak diperbaiki dan disaring 
sejak awal seleksi,” tambahnya. 

Fitra juga menyoroti rekomendasi 
BPK atas hasil pemeriksaan peri¬ 
ode 2005-2018, yang menunjukkan 
adanya persoalan daya dorong BPK 
yang belum maksimal dalam men¬ 
dorong auditee (lembaga yang di¬ 
audit). Itu terlihat dari total potensi 
kerugian negara sebesar Rp280 trili¬ 
un dengan hanya Rp 8 5 triliun yang 
berhasil disetor ke kas negara atau 
daerah atau perusahaan. 

Atas dasar itulah, Fitra bersama 
organisasi masyarakat sipil lainn¬ 
ya seperti ICW dan Transparancy 
International Indonesia (TII) juga 
mendorong DPR mengulang proses 
seleksi agar lebih transparan den¬ 
gan membentuk panitia seleksi, 
serta membuka keterlibatan publik 
seluas-luasnya. 

Menanggapi hal itu, anggota Komi¬ 
si XI DPR RI Johnny G Plate men¬ 
gatakan, proses seleksi calon anggota 
BPK telah dilakukan sesuai dengan 
Undang-undang. Selain itu, kata dia, 
Komisi XI juga telah membentuk 
panitia seleksi dan melibatkan DPD 
dalam prosesnya. Hanya, ia tidak 
mau menanggapi langsung permint¬ 
aan sejumlah LSM agar proses selek¬ 
si anggota BPK diulang kembali. 

“Yang harus dilakukan justru 
proses dilakukan sesuai amanat UU 
dan menghasilkan anggota BPK 
yang kompeten dan berkualitas,” 
jelas Johnny G Plate melalui pesan 
Online, Jumat (9/8). (VOA) 

Warga India Tanam 220 
Juta Pohon Dalam 1 Hari 

Lebih dari satu juta orang India 
menanam 220 juta pohon dalam 
satu hari, dalam suatu kampanye 
pemerintah untuk mengatasi pe¬ 
rubahan iklim dan memperbaiki 
lingkungan hidup di negara bagian 
yang paling padat penduduknya di 
India. 

Pejabat kehutanan Bivhas Ranjan 
mengatakan siswa, legislator, peja¬ 
bat dan lain-lainnya menanam bib¬ 
it pohon dari puluhan spesies hari 
Jumat (9/8) di sepanjang pinggiran 
jalan, rel kereta dan lahan hutan di 
Uttar Pradesh, di bagian utara In¬ 
dia. Target menanam 220 juta bibit 
pohon tercapai pukul 5 sore. 

Ranjan mengatakan pohon-pohon 
itu akan meningkatkan luas cak¬ 
upan hutan di negara bagian yang 
berpenduduk lebih dari 200 juta 
orang itu. 

India telah bertekad akan mem¬ 
buat sepertiga lahannya berada di 
bawah naungan pohon, tetapi 1,3 
miliar warganya serta industrial¬ 
isasi yang pesat menghambat upa¬ 
ya-upaya tersebut. (VOA) 

AS Janji Kolaborasi 
dengan Korsel 

Menteri Pertahanan Amerika, 
Mark Esper, Jumat (9/8) menga¬ 
takan, Amerika dan Korea Sela¬ 
tan sama-sama memiliki “visi Se¬ 
menanjung Korea yang damai” dan 
menyatakan kedua negara berse¬ 


kutu ini akan terus berkolaborasi 
mengenai Korea Utara dan isu-isu 
lainnya. 

Dalam lawatan internasional 
pertamanya sejak dikukuhkan bu¬ 
lan lalu, Esper berbicara kepada 
media di Seoul setelah bertemu 
sejawatnya, Menteri Pertahanan 
Korea Selatan Jeong Kyeong-doo 
di tengah-tengah ketegangan yang 
meningkat di kawasan. 

Esper mengatakan aliansi Wash¬ 
ington-Seoul “kuat sekali” dan 
“sangat penting bagi perdamaian 
dan keamanan” di Asia Tenggara. 
Ia menambahkan kedua sekutu ini 
ingin memastikan “kesediaan pa¬ 
sukan gabungan untuk membela 
diri sambil juga menciptakan ruang 
bagi diplomasi.” 

Washington dan Seoul tidak selalu 
memiliki hubungan sangat hangat 
dan tidak selalu sependapat men¬ 
genai cara menangani Korea Utara 
yang bersenjata nuklir. Namun 
Korea Selatan meningkatkan upa¬ 
ya-upaya untuk terhubung dengan 
Amerika mengenai Korea Utara, 
perdagangan dan isu-isu lainnya. 

Menteri Pertahanan Korea Sela¬ 



tan Jeong mengatakan negaranya 
adalah sekutu terdekat Amerika 
dan menyebut tentang “berbagai 
perkembangan mendesak” baru-ba¬ 
ru ini di kawasan. Jeong menga¬ 
takan peluncuran baru rudal balis¬ 
tik jarak pendek oleh Korea Utara di 
tengah-tengah upaya yang sedang 
berlangsung untuk mendenuk¬ 
lirisasi Semenanjung Korea tidak 
membantu mengurangi ketegangan 
di kawasan. (VOA) 

Jepang Peringati 74 Tahun 
^Serangan Bom Atom 

Pemerintah Jepang memperin- 
gati74 tahun serangan bom atom 
terhadap kota Nagasaki, dengan 
Perdana Menteri Jepang Shinzo 
Abe menyerukan “dunia tanpa sen¬ 
jata nuklir.” 

Lonceng berdentang sementara 
para penyintas, kerabat mereka ser¬ 
ta partisipan lainnya memperingati 
serangan pada pukul 11.02 pagi itu 
dengan mengheningkan cipta. 

Serangan bom terhadap Nagasaki 
pada 9 Agustus 1945 adalah seran¬ 
gan nuklir kedua Amerika terhadap 
Jepang, menewaskan 70 ribu orang, 
tiga hari setelah bom serupa yang 
dijatuhkan di Hiroshima menewas¬ 
kan 140 ribu orang. 

Abe mengatakan bencana di 
Nagasaki dan Hiroshima yang 
disebabkan oleh senjata nuklir ti¬ 
dak boleh terulang lagi. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













10 iteLelemuku 


12 AGUSTUS 2019 


OPINI 


Dari Redaksi... 


Pentingnya Rekayasa Sosial Untuk Revitalisasi Masyarakat Multikultur 

Oleh: NataliusPigai 



Filosofi Tiga Nang 


MASYARAKAT Tanimbar saat ini kian dewasa den¬ 
gan seluruh pengaruh dan perubahan hidup yang terjadi. 
Banyak hal yang telah berkembang, mulai dari gaya hidup 
hingga bagaimana mereka menikmati proses membangun 
bersama yang dialami dari hari ke hari. Semakin dewasa, 
membuat daerah ini semakin tajam menyaring segala in¬ 
formasi yang masuk. 

Namun demikian, ada tiga hal yang masih belum be¬ 
rubah. Tiga cara pandang hidup masyarakat Tanimbar ini 
adalah Tiga Nang. Yakni, Kenyang, Senang dan Tenang. 

Tiga hal ini pada dasarnya adalah kebutuhan dasar 
manusia yang masih menikmati kenyamanan hidup diten- 
gah perubahan yang kian lama kian menonjol. 

Kenyang adalah ungkapan sederhana manusia yang 
berfokus pada kepentingan diri sendiri, sehingga ketika 
dirinya lapar, pikirannya tidak fokus dan tidak maksimal 
dalam bekerja dan menuntaskan tiap tugas yang ada. 

Senang adalah kiasan kebahagiaan diri bersama 
sesama dan sekitar. Dimana ketika seseorang mampu 
mengespresikan dirinya dengan orang lain serta lingkun¬ 
gan, dirinya akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. 
Sehingga upaya negatif apapun yang berusaha menghan¬ 
curkan perasaannya, terbantahkan dengan sendirinya. 

Kemudian, Tenang sebagai wujud ekspresi ter¬ 
penuhinya Kenyang dan Senang. Rasa damai yang mun¬ 
cul dari diri sendiri membuat segalanya tentram dan tidak 
ada rasa benci. 

Tiga Nang inilah yang harusnya digiatnya pi¬ 
hak-pihak yang selama ini bertugas untuk melayani 
masyarakat. Sebab daerah ini hanya bisa berjalan 
dengan baik dan ideal jika ketiga cara pandang mas¬ 
yarakat Tanimbar ini dapat diwujudkan diten- 
gah kehidupan yang kian dinamis ini (Redaksi) 


“Bangsa Jawa unggul bukan karena kehe¬ 
batan genetika, tetapi lebih dari ratusan tahun 
silam ilmuan merekayasa bangunan sosial ber¬ 
dasar tipologi masyarakat di sebuah Dusun 
Mojokuto menghasilkan karya monumental. 
Clifford Geerzt Rekayasa masyarakat Jawa ter- 
koloni dalam komunitas Santri, Abangan dan 
Priyayi” 

Labilitas Integrasi Sosial Tertinggi 

Lima belas tahun silam, pada tanggal 26 
Desember 2004 Nanggoe Aceh Darussalam 
(NAD) dihantam badai tsunami, tidak kurang 
dari 230 ribu nyawa melayang, jasad-jasad ma¬ 
nusia bertebaran dimana-mana, ribuan bangu¬ 
nan dan kekayaan yang ada jadi anta beranta. 
Berjuta-juta penduduk dunia terenyu melihat 
kejadian yang sebagian orang menyebutnya 
sebagai kiamat kecil itu. Dari dalam negeri 
lebih dari setengah juta penduduk tak perduli 
dari agama dan suku mana bergerak menuju 
Aceh untuk membantu sesama saudara yang 
menimpa korban. 

Tentu saja kejadian ini menggambarkan 
suatu arus balik kependudukan, dan men¬ 
yadarkan akan pentingnya perubahan de¬ 
mografik di Aceh dari komunitas homogen ek¬ 
sklusif menjadi heterogen inklusif. Pentingnya 
nilai multikulturisme. 

Seluruh kejadian, kerusuhan, perteng¬ 
karan, yang terjadi di pelosok nusantara, se¬ 
lalu dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran 
yang negatif dan terindoktrinasi dalam diri 
setiap orang luar sejak lama, bahwa setiap etnis 
memiliki karakter unik, keras, temperamental, 
halus menghanyutkan. 

Sederet konflik yang tersimpan dan sewak¬ 
tu-waktu perang horizontal bisa meledak kare¬ 
na bangsa ini memiliki labilitas integrasi sosial 
tertinggi. Apa yang disampaikan oleh Presiden 
Joko Widodo saat debat capres tanggal 30 Ma¬ 
ret 2019 bahwa potensi bubarnya Indonesia 
bukan karena alat utama sistem persenjataan 
tetapi karena bangsa yang terdiri dari multi et¬ 
nis yaitu 714 suku dan seribu lebih Bahasa 

Konflik di Aceh yang didasari sentimen 
terhadap orang luar, khususnya Jawa an Batak, 
konflik psikologis antara orang Batak Tapanuli 
dan Melayu Deli, Tapanuli Utara dan Selatan, 
kebencian orang Tapanuli Selatan terhadap 
orang Nias, orang Minang yang sangat eksk¬ 
lusif terhadap orang luar, Konflik antara orang 
Timur dan Sumatera di Batam, berbagai konf¬ 
lik di Mesuji dan Konflik antara Lampung dan 
Bali, perang historikal Suku Jawa dan Sunda, 


Peristiwa Sampit, Sambas dan orang Dayak 
dan Melayu di Kalimantan, Bali Hindu dan 
Islam, Suku Sasak dan Bali, Perebutan Kekua¬ 
saan Flores dan Timor, Perang antara Suku 
Bima dan Manggarai, aliansi Bugis, Buton dan 
Makasar terhadap suku-suku sekitarnya, Konf¬ 
lik Islam-Kristen di Palu dan Poso, Perasaan 
berbeda antara Suku Minahasa dan Gorontalo, 
Maluku Utara dan Selatan di dasari Kristen-Is- 
lam serta ketidakharmonisan antara penduduk 
asli dan pendatang di Papua dan Papua barat. 

Konflik bukan hal baru bagi Indonesia, di 
Jaman Belanda di Aceh, Belanda pernah men¬ 
galami kegagalan sehingga akhirnya Christian 
Snouck Hurgronje dikirim ke Arab Saudi un¬ 
tuk belajar agama Islam, dan upaya ini sukses 
menurunkan intentitas perlawanan, walau 
upaya inipun akhirnya sia-sia. Oleh karena itu 
perang dan konflik telah menjadi darah daging 
orang secara turun temurun, ada perang tand¬ 
ing di Adonara, perang suku beberapa wilayah 
bahkan ada syair-syair perang sabil dengan 
nada yang sangat militant. Karena itu oleh an¬ 
tropolog barat menyebut beberapa suku di nu¬ 
santara dengan sebutan “the cannibal”. Hal ini 
menjadi penyebab utama lambannya pembau¬ 
ran dan integrasi sosial ini Indonesia. 

Etno-nasionalisme dan Ekslusivme 

Menurut pandangan ahli bahwa suku atau 
etnik itu merupakan satu-kesatuan individu 
yang memiliki rasa saling atas dasar ikatan 
etno-biologis dan religi yang sama, biasanya 
mereka mengenal kombinasi agama kosmik 
(etno religius movement), soteriologi meta 
kosmik, bahasa adat walaupun bahasa Nasi¬ 
onal masih digunakan sebagai linggua franca-, 
adat-istiadat dan suatu perasaan demi nenek 
moyang yang sama, batas antara satu kelom¬ 
pok etnik dengan lainnya menyatu, walau¬ 
pun pemisahannya bersifat teritorial. Karena 
itu mereka menyatu dengan perasaan loyali¬ 
tas bersama dan rasa berbeda dengan orang 
luar, bahwa analisa akhir bangsa seperti juga 
suku-bangsa yang ada di Indonesia adalah 
satu kesatuan kolektif sikap berfikir dan kes¬ 
adaran akan perasaan persaudaraan, kesada¬ 
ran etnik ini berkembang melalui komunitas 
bahasa, ras, agama dan kesatuan regional da¬ 
lam berbagai kombinasi... (bersambung ke 
edisi berikutnya) 

* Penulis berpengalaman menangani tidak 
kurang dari 15 ribu kasus di Indonesia. Serta 
mengunjungi 34 Provinsi dan 400 lebih Kabu- 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82 . 895 . 393 . 5 - 941.00 | SIUP : 266 / 8101 /P. 
Mik/XI/ 20 i 7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN REDAKSI 
Laura Sobuber STAF REDAKSI Lamek Ngilawana, Niko Lakafin, Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); 
Ari. S, Ashari Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky 
Lodar (Papua) WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RW 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















SAMBUNGAN 


Tanimbar... 

terdapat di 80 desa, 1 kelurahan dan 
5 dusun di daerah tersebut. 

“Semoga terwujud mulai dari 
kelurahan Saumlaki sebagai KLA 
dan akan berkembang ke seluruh 
desa hingga secara keseluruhan 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
boleh disebut sebagai KLA,” ujarnya. 

Dituturkan ada 15 indikator pe¬ 
layanan ramah anak di puskes¬ 
mas, yaitu tersedia tenaga keseha¬ 
tan yang memiliki kompetensi atau 
pengetahuan mengenai Konvensi 
Hak Anak (KHA), media dan ma¬ 
teri komunikasi informasi dan edu- 
kas (KIE) terkait kesehatan anak, 
ruang pelayanan konseling khusus 
bagi anak, ruang tunggu atau ber¬ 
main anak yang aman dan nyaman, 
ruang ASI, tanda peringatan dilarang 
merokok sebagai kawasan tanpa rokok. 

Sanitasi lingkungan puskesmas, 
sarana prasarana dan pelayanan 
bagi anak penyandang disabilitas, 
cakupan bayi kurang dari 6 bulan 
yang mendapat air susu ibu (ASI) 
eksklusif, menyelenggarakan pe¬ 
layanan konseling kesehatan peduli 
remaja (PKPR), menyelenggarakan 
pelayanan tata laksanan kasus ke¬ 
kerasan terhadap anak (KTA), data 
anak yang memperoleh pelayanan 
kesehatan anak, sebagai informasi 
tentang hak-hak anak atas keseha¬ 
tan, mekanisme untuk menampung 
satu anak dan pelayanan penjang¬ 
kauan kesehatan anak. 

Kemudian untuk sekolah ramah anak 
yang bersih, aman, ramah, indah, in¬ 
klusif, sehat, asri dan nyaman (Barisan) 
harus memenuhi kriteria hak sipil dan 
kebebasan, lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif, kesehatan dan 
kesejahteraan, pendidikan, peman¬ 
faatan wkatu luang dan kegiatan bu¬ 
daya, perlindungan khusus. 

Sedangkan kelurahan layak 
anak kriterianya akan meliputi 
penelaahan kebutuhan kelurahan, 
harmonisasi kebijakan perlindun¬ 
gan anak, pelayanan di masyarakat 
yang diberikan untuk anak-anak 
sesuai dengan lima kluster hak anak 
dan perumusan rencana aksi desa. 

“Sekolah ramah anak di TK PAUD 
Anggrek, SD Inpres Sifnana, SMP 
Negeri 1 Saumlaki, SM A ung- 
gulan, Puskesmas Saumlaki dan 


Kelurahan Saumlaki. Ini sebagai 
percontohan dan diharapkan akan 
menyebar ke sekolah, desa dan 
puskesmas yang lain,” tutur dia. 

Anti Kekerasan Anak 

Bupati Tanimbar, Petrus Fatlo- 
lon, SH., MH sebelumnya juga 
mengajak seluruh masyarakat 
di daerah yang dipimpinnya ini 
untuk berhenti melakukan ke¬ 
kerasan terhadap anak dan 
melindungi semua anak Tanimbar. 
Sebab Kepulauan Tanimbar adalah 
kabupaten yang menjunjung ting¬ 
gi kebenaran Tuhan, dan negeri 
yang takut akan Tuhan, sehingga 
setiap bentuk kejahatan pembunuhan 
karakter dan masa depan anak harus 
ditolak secara bersama-sama. 

“Mari kita semua berkomitmen 
untuk memberikan perhatian secara 
serius dari level desa sampai kabupat¬ 
en untuk setiap proses penanganan 
korban kekerasan seksual,” ujar dia 
saat memberikan sambutan dalam 
Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap 
Anak rangka menyongsong KLA 
dan Peringatan Hari Anak Nasional 
(HAN) Tahun 2019 di Taman Kota 
Saumlaki pada Jumat 27 Juli lalu. 

Bupati Fatlolon menegaskan bahwa 
Pemkab Tanimbar turut menyediakan 
advokasi terhadap setiap kasus ke¬ 
kerasan seksual di Bumi Duan Lolat, 
sehingga pelaku mendapatkan huku¬ 
man seberat-beratnya tanpa meman¬ 
dang bulu dalam rangka memberikan 
efek j era. 

Ia juga meminta seluruh mas¬ 
yarakat Tanimbar untuk berkomit¬ 
men menyediakan lingkungan yang 
aman dan nyaman bagi tumbuh 
kembang anak di daerah dengan 10 
kecamatan yang sejalan dengan Visi 
Misi dirinya bersama Wakil Bupati 
(Wabup) Agustinus Utuwaly, S.Sos 
yaitu menjadikan masyarakat Kepu¬ 
lauan Tanimbar yang sehat, cerdas, 
berwibawa dan mandiri. 

“Menyediakan lingkungan yang 
aman dan nyaman bagi tumbuh kem¬ 
bang anak Kepulauan Tanimbar menu¬ 
ju anak Tanimbar yang cerdas, sehat, 
berwibawa dan takut akan Tuhan,” 
pinta bupati. 

Kampanye anti kekerasan terha¬ 
dap anak itu diikuti oleh seluruh 
elemen masyarakat di Tanimbar 
yang diawali dengan jalan pagi ber- 


12 AGUSTUS 2019 


n SfelL^ncemiuLkaiL 


sama dari Halaman Gedung Natar 
Kaumpu, Desa Olilit menuju ke 
Taman Kota Saumlaki, Jalan Ir. 
Soekarno. 

Pada puncak perayaan itu disisi 
dengan banyak kegiatan yang san¬ 
gat menggugah hati pada orang tua 
hingga para anak usia dini yang 
dikemas dengan ajakan kekinian 
yang mudah dipahami oleh anak 
usia dini, drama singkat yang diper¬ 
ankan oleh Generasi Membangun 
(Gema) Tanimbar yang terdiri dari 
lintas berbagai denominasi gereja 
dan profesi dengan menceritakan 
kisah seorang anak yang tanpa per¬ 
hatian dan pengawasan dari orang 
tua akan mudah mendapatkan tin¬ 
dakan pelecehan baik secara fisik 
dan seksual serta mengajak seluruh 
masyarakat untuk menjaga keutu¬ 
han rumah tangga karena disitulah 
kunci pemulihan terjadi. 

Dan diakhiri oleh pengenalan ram¬ 
bu-rambu lalu lintas oleh Kepolisian 
Resor (Polres) Maluku Tenggara 
Barat (MTB) melalui Satuan Lalu 
Lintas (Satlantas) dengan tema 
‘Polisi Sahabat Anak’ dan ajakan 
mencintai bahasa daerah yang 
disampaikan oleh Warga Belan¬ 
da keturunan Tanimbar, Noach 
Fanumbi yang sangat fasih berbaha¬ 
sa daerah. 

Selain itu pun ada lomba aksi 
hidup sehat dalam rangka menyong¬ 
song Hari Ulang Tahun (HUT) Ke¬ 
merdekaan Republik Indonesa (RI) 
yang ke-74 pada Sabtu (17/8) dan 
pencanangan KLA yang merupakan 
awal dari gerakan menuju Tanimbar 
yang lebih sehat. 

Kegiatan yang digelar dalam rang¬ 
ka menjadikan Saumlaki yang sehat, 
bebas emisi pada setiap hari Sabtu 
itu diawali dengan jalan santai ber¬ 
sama dari Halaman Gedung Natar 
Kaumpu Olilit dan menuju ke Ta¬ 
man Kota, launching Car Free Day 
dan Pola Hidup Sehat dengan Ger¬ 
akan Anak Emas Milenial dan Pen¬ 
yakit Tidak menular yang ditandai 
dengan pelepasan balon gas. 

Kemudian dimeriahkan juga den¬ 
gan berbagai macam kegiatan, di- 
antaranya aksi kampanye germas 
dan gemar membaca, drama, tarian 
khusus, pertanyaan berhadiah dan 
diakhiri gerakan patah rokok secara 
bersama, atraksi buang sampah pada 


tempatnya serta lomba gerak jalan 
indah, line dance dan fotografi oleh 
Balai Pengawasan Obat dan Makanan 
(POM) MTB dengan Tema ‘Pesona 
Alam Tanimbar’ pada Jumat (9/8). 

Beberapa lomba yang akan dilaku¬ 
kan dalam rangka menyongsong 
KLA adalah tari kreasi baru Pen¬ 
didikan Anak Usaha Dini (PAUD) 
pada Senin (12/8), tari dobol dan 
pidato berbahasa inggris tingkat Se¬ 
kolah Dasar (SD) pada Selasa (13/8), 
tari kreasi tingkat Sekolah Menen¬ 
gah Pertama (SMP) dan pidato Ba¬ 
hasa Inggris tingkat SMP pada Senin 
(19/8), tari kreasi tingkat Sekolah 
menengah atas (SMA) dan pida¬ 
to berbahasa inggris tingkat SMA 
pada Selasa (20/8) dan lomba pan¬ 
gan lokal pada Senin (26/8). (L02) 

Wabup... 

Kepulauan Tanimbar dalam rangka 
menghadapi Inpex bukan saja hari 
ini, tapi Pemkab Tanimbar telah 
menyiapkan kualitas SDM yang se¬ 
jalan dengan kebijakan pemerintah 
RI. Dimana seluruh daerah di In¬ 
donesia termasuk Tanimbar harus 
melakukan skala prioritas dasar di 
bidang pendidikan dan kesehatan,” 
papar dia kepada Lelemuku.com di 
ruang kerjanya pada Senin (6/8). 

Utuwaly menilai bahwa untuk men- 
ciptakan SDM yang handal dan ber¬ 
daya saing tidak akan lepas dari bidang 
pendidikan dan kesehatan yang baik 
dan saling mendukung. Karena kualitas 
seorang manusia dimulai sejak di kand¬ 
ungan seorang ibu. 

Setelah bayi dilahirkan dalam 
keadaan sehat, otomatis standar 
kecerdasannya pun akan baik dan 
kemudian didukung dengan mutu 
pendidikan yang berkualitas serta 
sarana prasarana sekolah yang me¬ 
madai. Maka dengan demikian akan 
lahir SDM Tanimbar yang handal 
dan mampu berpartisipasi di berbagai 
bidang, termasuk dalam pembangu¬ 
nan kilang minyak Blok Masela. 

“Itu syarat mutlak kalau sekiranya 
orang Tanimbar saat ini tidak mem¬ 
persiapkan kualitas SDM secara 
matang dan maksimal, maka kelak 
penyerapan tenaga kerja orang Ta¬ 
nimbar tidak banyak terserap dan 
kebanyakan akan menjadi penonton 
dan penikmat saja, penikmat positif 
maupun negatif,” tutup dia. (L02) 


Inpe\... 

perekonomian dan menambah kese¬ 
jahteraan masyarakat,” kata dia. 

Setyadi pun meminta seluruh el¬ 
emen masyarakat yang hadir pada 
kegiatan yang sangat penting bagi 
sejarah pengembangan Blok Mase¬ 
la itu untuk menyamakan pema¬ 
haman tentang rencana kegiatan 
serta melalui kegiatan itu pihaknya 
pun akan lakukan pengumpulan 
informasi dan saran pendapat yang 
bertujuan untuk memaksimalkan 
manfaat kepada masyarakat. 

“Mari seluruh masyarakat berikan 
masukan-masukan supaya jika ada 
hal-hal yang muncul dapat diant¬ 
isipasi, dihindari dan diselesaikan 
dengan baik,” pesannya. 

Selanjutnya Bupati Kepulauan Ta¬ 
nimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH 


meminta seluruh masyarakat kepu- 
lauan tersebut untuk mendukung 
proyek strategis nasional yang san¬ 
gat penting bagi negara dan sudah 
mendapatkan perhatian khusus 
dari Presiden Republik Indonesia 
(RI), Ir. H. Joko Widodo. 

Ia berharap ada dukungan dari 
masyarakat Kepulauan Tanim¬ 
bar untuk memberikan saran dan 
pendapat dalam jalannya amdal 
yang direncanakan akan dikerjakan 
selama dua tahun serta Fatlolon 
mengaku pihaknya akan bekerja 
menyiapkan Sumber Daya Manu¬ 
sia (SDM) asli Maluku, secara khu¬ 
sus Tanimbar untuk berperan aktif 
dan terlibat dalam pengembangan 
Lapangan Gas Abadi Blok Masela. 

“Mari kita bersama-sama bergandeng 
tangan menyatukan presepsi ldta bah¬ 


wa ini adalah aset negara untuk kita 
dukung, jika beroprasi pasti ada man¬ 
faat besar bagi Tanimbafi’ pintanya. 

Kegiatan tersebut berlanjut pada 
pemaparan materi oleh Vice Pres- 
ident Corporate Services Inpex 
Masela Ltd, Nico Muhyiddin ten¬ 
tang rencana kegiatan pengem¬ 
bangan lapangan gas abadi yang 
terdiri dari blok diagram proses 
dan dampak potensial serta proses 
penyusunan studi amdal. Kemu¬ 
dian sosialisasi serupa juga akan 
dilakukan pada tujuh desa di Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan (Tansel). 

Dalam pemaparan materi juga 
Nico Muhyiddin didampingi 
oleh Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup(DLH) Tanimbar Esthepanus 
L. Silety, Kepala DLH Maluku Roy 
C. Siauta, Kepala Divisi Formalitas 


SKK Migas Didik S. Setyadi dan 
Konsultan Amdal Inpex Jusmy 
D. Putuhena serta dipandu oleh 
Asisten II Bidang Pembangunan, 
Ekonomi dan Kemasyarakatan dr. 
Edwin Tomasoa. 

Selepas pemaparan materi, ke¬ 
giatan berlanjut dengan sesi tan¬ 
ya jawab. Turut hadir dalam ke¬ 
giatan itu, para pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
bersama staf, Forum Komunika¬ 
si Pimpinan Daerah (Forkopim- 
da), Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), Lembaga Swa¬ 
daya Masyarakat (LSM), Organisasi 
Kepemudaan (OKP), Akademisi, 
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, 
Tokoh Perempuan, Kepala Desa 
dan perwakilan masyarakat. (L01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












12 ^Lelemuku 


12 AGUSTUS 2019 


PERISTIWA 


Penembakan di El Paso, 20 Tewas dan 26 Luka 


WASHINGTON - Sebanyak 20 
orang tewas, 26 luka-luka dan seorang 
tersangka ditahan setelah penembakan 
massal pada Sabtu (3/8) di sebuah kom- 
plek perbelanjaan di kota perbatasan El 
Paso, negara bagian Texas, Amerika 
Serikat (AS) kata polisi. 

Jumlah korban tewas dan luka-lu¬ 
ka itu dikukuhkan oleh Kepala Polisi 
Greg Allen. Para korban berusia an¬ 
tara 2 sampai 82 tahun, menurut me¬ 
dia setempat. Kementerian Luar Neg¬ 
eri Meksiko mengatakan tiga korban 
tewas dan enam Korban luka adalah 
warga negara Meksiko. 

Para pejabat penegak hukum 
mengidentifikasi tersangka sebagai 
Patrick Crusius, yang berusia 21 ta¬ 
hun, dari Allen, pinggiran D alias, 
menurut Associated Tress. Dallas 
berjarak sekitar 1.000 kilometer sebe¬ 
lah timur El Paso. 

Polisi juga mengatakan kasusnya 
diselidiki sebagai kejahatan atas dasar 
kebencian. 

“Saat ini kami memiliki se¬ 
buah menifesto dari orang ini yang 
mengindikasikan pada tingkat ter¬ 
tentu, bahwa itu ada kaitannya den- 
an kemungkinan kejahatan atas 
asar kebencian,” kata Allen dalam 
konferensi pers. 

Sebuah “manifesto,” yang diduga 
ditulis oleh Crusius, diunggah online 


sekitar sejam sebelum penembakan 
itu dan mencakup keluhan mengenai 
“invasi Hispanik” di Texas. Penulis 
manifesto itu menulis bahwa dia ber¬ 
harap dibunuh dalam ketika melaku¬ 
kan serangan. 

NBC News melaporkan para pe¬ 
jabat penegak hukum sudah meng¬ 
etahui tentang manifesto itu sekitar 
sejam sebelum penembakan terjadi. 

Sementara itu Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia (KJRI) di Hous- 
ton, negara bagian Texas, mengimbau 
“kepada seluruh WNI, khususnya yang 
berada di El Paso dan sekitarnya untuk 
meningkatkan kewaspadaan.’ pasca 
insiden penembakan ai Walmart dan 
komplek Cielo Vista Mali 

KJRI dalam pernyataan itu juga 
mengimbau WNI untuk “mengh¬ 
indari lokasi penembakan, memantau 
pemberitaan media massa dan „me¬ 
matuhi aparat penegak hukum.”Da- 
lam pesan singkat, KJRI mengatakan 
bahwa pihaknya telah berkomunikasi 
dengan WNI yang berada di El Paso, 
dan sejauh ini belum ada laporan 
WNI yang menjadi korban. 

Lewat Twitter, KJRI Houston 
mengatakan jumlah WNI di El Paso 
ada 11 orang. “Berdasarkan komu¬ 
nikasi kami dengan simpul mas¬ 
yarakat, seluruh WNI di El Paso da¬ 
lam kondisi aman,” cuitnya. (VOA) 



Agnes Mo Promosi Pakaian Papua 


Agustimis Margen Betoky Raih Prestasi 


AMBON - Karateka asal Ta- 
nimbar, Agustinus Margen Betoky 
meraih prestasi yang membanggakan 
di Olimpiade Siswa Nasional (02SN) 
XII tahun 2019 yang dilaksanakan di 
Kota Ambon, Provinsi Maluku pada 
27 dan 28 Juli 2019. 

Menurut Ketua Forki Maluku 
Tenggara Barat (MTB), Heri Lereb- 
ulan ,S.Sos prestasi ini merupakan 
kebanggan yang harus ditingkatkan. 
Sebab ia merupakan 1 dari 3 orang 
atlit perwakilan SMK Tanimbar yang 
dikirim ke pentas itu oleh Kepala 
Cabang Pendidikan Menengah dan 
Khusus Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar, Jerry Keliduan ,S,.Sos. 

Ketiga atlit itu diantaranya Lusia 
Walada (atlit atletik putri) dari SMK 
1 Tanimbar Utara, Samla Diriklean 
(atlit atletik putra) dari SMK 2 Tansel 
dan Agustinus Margen Betoky (atlit 
karateka) asal SMK 1 Tansel. 

“Dari ketiga perwakilan tersebut 


hanya cabang karate yang berhasil 
meraih juara, meskipun juara tiga. 
Namun dengan semangat dari para 
pelatih karate dalam hal ini Forki 
MTB . Forki MTB mencatat telah la¬ 
hir kembali bibit atlit dari Tanimbar,” 
ungkap Heri pada Kamis (1/8). 

Dikatakan pertandingan 02SN 
yang diadakan ai Kota Ambon guna 
mencari bibit atlit demi kemajuan 
dan kejayaan Maluku sebab dari 
sekian atlit yang berjuang, karateka 
Kepulauan Tanimbar memberi war¬ 
na dan dapat mengukir prestasinya 
kembali. Heri Lerebulan mengu¬ 
capkan terina kasih kepada atlit ka¬ 
rateka yang telah mempertaruhkan 
semangatnya hingga mendapat juara 
tiga. Ia berharap prestasi ini dapat 
ditingkatkan dengan menambah jam 
latihan para atlet. Agustinus adalah 
siswa SMKN 1 Tansel dikelas XII ju¬ 
rusan NKPI yang merupakan binaan 
Pangkalan TNI AL (Lanal) Saumlaki. 


Gubernur Sulsel Pastikan Tidak KKN 


LOS ANGELES - Penyanyi dan 
Rapper asal Indonesia yang berkip¬ 
rah di Amerika Serikat, Agnez Mo 
mempromosikan pakaian tradision¬ 
al asal Papua di akun Instragram- 
nya @agnezmo pada Selasa (30/7). 

“Orang Indonesia. Kami sedang 
memakai satu dari berbagai pa¬ 
kaian tradisional Indonesia (ter¬ 
masuk asesorisnya), ini dari Pap¬ 
ua (di bagian timur Indonesia),” 
tulis dia dalam Bahasa Inggris. 

Agnez yang terlihat dengan ram¬ 
but anyaman ala perempuan Papua 
serta menggunakan asesoris kalung 
batu dan kerang itu berpose ber¬ 
sama dua orang gadis Papua yang 
memakai pakaian adat yang ter¬ 
buat dari benang noken dan tali 
sali. Selain itu keduanya meng¬ 
gunakan hiasan kepala dari sisir 
bamboo khas perempuan papua 
serta kalung dari taring gigi babi. 

Dalam postingannya Agnez men¬ 
yamakan kekhasan pakaian Papua 
ini dengan berlian yang mampu 
menyatukan keunikan diantara 
perbedaan. Ia menyebutkan bahwa 
budaya Papua lewat balutan pa¬ 
kaian tersebut mengisyaratkan akan 


kekuatan karakter dan etnik Papua. 

“Berlian, batu berharga yang se¬ 
cara alami sangat keras. Batu ini 
mempunyai empat sisi yang sama 
membentuk dua sudut berlawa¬ 
nan yang indah. Menyimbolkan 
keindahan dan berharga,” ujarnya. 

Wanita yang berdomisili di Los 
Angeles, California ini juga men¬ 
gatakan daerah yang terletak di 
ujung wilayah timur Indonesia itu 
telah memperkaya kasana budaya 
Indonesia yang indah dan ma¬ 
sih menyimpan banyak kekayaan 
yang belum terpublikasikan. 

“Tidak terjamah dan masih 
belum tersentuh. Dan ini me¬ 
wakili kekuatan dalam karak¬ 
ter dan etnik yang loyal kepa¬ 
da semasa. Keindahan dari tiap 
kita semua menguatkan perbe¬ 
daan. Bhineka tunggal ika ber¬ 
satu dalam perbedaan,” tutup dia. 

Postingan yang disukai ham¬ 
pir 430 ribu orang ini juga diko¬ 
mentari oleh salah satu penyanyi 
AS, Jordin Sparks yang men¬ 
yatakan rasa takjubnya dengan 
menuliskan singkat ‘Indah’ (L02) 


MAKASSAR - Gubernur Sulawe¬ 
si Selatan (Sulsel) Nurdin Abdul- 
lah, menegaskan, tidak ada praktik 
KKN yang ia lakukan selama 10 bu¬ 
lan memimpin Sulsel. 

“Sesaat setelah terpilih, saya meng¬ 
umpulkan seluruh anggota kelu¬ 
arga saya dan saya sampaikan saya 
mundur dari jabatan gubernur jika 
salah satu di antara kita mengerjakan 
proyek. Namun jika sebaliknya, kelu¬ 
arga kita berjanji tidak terlibat dengan 
proyek, saya akan lanjutkan jabatan 
ini,” tegasnya di hadapan seluruh pe¬ 
serta sidang hak angket yang digelar 
DPRD Sulsel, Kamis (1/8). 

Setelah resmi memangku jabatan, 
Gubernur Nurdin kembali mene¬ 
gaskan kepada seluruh ASN Pem- 


prov Sulsel pada apel di lapangan 
kantor Gubernur Sulsel, untuk 
tidak memberi pelayanan di luar 
mekanisme dan aturan, kepada se¬ 
tiap anggota keluarganya. 

“Saya minta kepada seluruh ASN 
mohon untuk tidak melayani keluar¬ 
ga saya. Tidak ada anak, saudara saya, 
menantu, ipar dan sebagainya. Saya 
tegaskan di lapangan,” kata terangnya. 

Hal ini kembali ia sampaikan 
pada rapat kerja bersama seluruh 
pimpinan OPD Sulsel, untuk 
bekerja profesional dan tidak 
memberi fasilitas dan kesempatan 
untuk mengerjakan proyek. 

“Sepuluh tahun saya menjabat 
sebagai Bupati, saya jaga betul 
yang namanya KKN itu. Saya ker¬ 
ja profesional,” tegasnya. (P06) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















12 AGUSTUS 2019 


PARIWARA 


12 ifeLelemuku 


Joice Fatlolon Dukung Tanimbar Layak Anak 



Bupati Petrus Fatlolon dan Ny. Joice Fatlolon saat berinteraksi dengan para murid usai meresmikan PAUD Desa Bupati dan Ibu berfoto bersama usai penjemputan 
Sofyanin, Kecamatan Fordata dengan bertanya seputar pengetahuan tentang Tanimbar. Kristus Raja di Awear Rumgeur pada 14 Juli. 



* AYO_^M ARI ME mMA§ 

IBilRUt^DALAHiiE^PELA^UNIA 


'.■««-ItMA 9 X 

‘MENUMBUHKAN BUDAVA KEGEMARAN MEMBACA,- - 
KITA TINGKATKAN MASYARAKAT KEPULAUAN TANIMBAR YANG CERDAS 


dinauciaaiipan dan Pl<£ 


Ny. Joice Fatlolon bersama anak-anak SMP di Gedung Natar Kaumfu pada kegiatan jalan 
santai launching Car Free Day pada Jumat (9/8). 



Ny. Joice Fatlolon foto bersama para peserta jalan santai launching Car Free Day usai kegiatan di 
Taman Kota Saumlaki. 



Ny. Joice Fatlolon dan peserta jalan santai launching Car Free Day dan Pola Hidup Sehat den¬ 
gan Gerakan Anak Emas Milenial dan Penyakit Tidak menular pada Jumat (9/8). 



Bupati Fatlolon dan anak-anak PAUD saat menyongsong Pencanangan Kabupaten Layak Anak 
(KLA) dan Peringatan Hari Anak Nasional (FIAN) 2019 di Taman Kota pada Jumat (27/7). 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































